04/2005 


DOD 
L— 
Pa 
-—- 

2 


Rp28.000 # 2CD 


LINUAX 


DO MORE WITH LINUX & OPEN SOURCE 


KONEKSI GPRS DENGAN GSM. h16 


komputer di lingkungan Anda menjadi menarik. 
Tambahkan fitur chatting! h54 


Kana no guiz1.2c 
Belajar bahasa Jepang 
Katakana dan Hiragana. 


- — ClarkConnect 3.0 

1 KOMODO 3.1 / - “Distro yang membuat mesin PC Anda menjadi sebuah 
4 Editor bahasa Open Source Wi Pang ang server, router, firewall, web server, ftp-server, server 
“ tangguh / samba, sekaligus bandwidth limiter, dan lain-lain!! h20 
Ld - " 

wa : Membuat Virtual Bean 

ary Vega Strike 0.4.3 dengan Cepat dan Muda 

mr Game pesawat 3D 

3 A : Penjelasan langkah-langkah membuat server hosting 
- berpenampilan menarik. Debat an Thea 


Tutorial — 
#Membangun MP3 Streaming Server. h50 
#Membangun Search Engine. h58 — 
#Monitoring trafik jaringan. h70 ——— 


Vembu StoreGrid 1.0 
Kemudahan Back-up data. 


9951 


8 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


DARI REDAKSI 


Seuntai Kata Dari Kami 


Linux Tidak User Friendly? 


melekat pada produk-produk Apple Macin- 
tosh dan kemudian diikuti Microsoft Win- 
dows. User friendly di sini mencakup kemuda- 


I- komputer user friendly telah lama 


han penggunaan dan keindahan tampilan GUI 
(Graphical User Interface). Linux sebagai pen- 
datang berikutnya, sering disebut sebagai sistem 
operasi yang tidak user friendly. 

Itu tidak bisa disangkal, terutama pada awal- 
awal perkembangan Linux di era 90-an. Namun, 
julukan tidak user friendly mulai dipertanyakan 
oleh para pengguna dan pengembang Linux saat 
ini. Alasannya, Linux telah dilengkapi dengan 
program-program yang berbasis window seperti 
KDE, GNOME, dan lain-lain, dengan tetap me- 
miliki kemampuan CLI (Command Line Inter- 
face). 

Di sisi lain, juga banyak pengguna dan 
pengembang Linux yang menyatakan bahwa 
sistem berbasis Linux tetap “user friendly” 
meskipun tidak menjalankan program GUI. 
Mereka merasa nyaman dan mudah bekerja di 
Linux berbasis teks. Apalagi beberapa aplikasi 
berbasis teks juga memiliki user interface yang 
menarik, sehingga ada istilah TUI (Text User In- 
terface) sebagai alternatif dari GUI. 

Menurut saya, tidak ada yang salah dalam 
hal ini. Masing-masing, berbasis grafis atau teks, 


BACAAN PENGG 


PERKAWINAN 


PINPOINT 


memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung 
dari mana sudut pandangnya. Dari sisi seorang 
system administrator, keindahan dan kemudah- 
an tidak harus berbentuk grafis. Sebaliknya, bagi 
seorang pengguna komputer grafis yang selalu 
memakai mouse, menulis perintah-perintah di 
konsol menjadi pekerjaan yang melelahkan. 

Bagaimanapun, pendapat para penggemar 
CLI dan TUI ini tidak selalu diterima pengagum 
GUI. Sampai ada pendapat atau anggapan bahwa 
para pengguna Linux itu nyentrik, tidak user 
friendly. Rupanya, sebutan tidak user friendly 
juga merembet ke orang. Dalam beberapa kejadi- 
an, para pemula Linux “dikecewakan” oleh peng- 
guna mahir, karena pertanyaannya yang sederha- 
na tidak dijawab, sebaliknya malah ditertawakan, 
bahkan dimarahi karena tidak membaca manual, 
howto, atau arsip milis sebelum bertanya. 

Kesalahpahaman antara calon pengguna 
dengan pengguna Linux ini biasa terjadi di mi- 
lis-milis Linux. Itu semua bisa disebabkan belum 
lancarnya “komunikasi pemasaran”di antara 
sesama pengguna Linux, atau antara pengguna 
dengan pengembang Linux. Dengan komunika- 
si yang baik, model pengembangan Linux yang 
berbasis komunitas akan menghasilkan produk 
yang user friendly, sesuai keinginan pengguna 
sebagai bagian dari komunitas. 


www.infolinux.web.id 


RUSMANTO 
PEMIMPIN REDAKSI 


(rus@infolinux.co.id) 


:-LINUX 
Kontak 


E-mail redaksional: 
redaksi@infolinux.co.id 


Klinik bantuan Linux: 
klinik@infolinux.co.id 


CD yang bermasalah: 
redaksi@infolinux.co.id 


Mailing-list pembaca: 
pembaca@infolinux.co.id 
mendaftar: 
pembaca-subscribe@infolinux.co.id 


Ingin mengirimkan naskah: 
submissions@infolinux.co.id 


Sirkulasi: 
sirkulasi@infolinux.co.id 


Situs: www.infolinux.web.id 


Alamat surat ke: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 
230-5318, 316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


Berlangganan InfoLINUX atau 
pemesanan edisi-edisi sebelumnya: 
Telepon: (021) 4682-6816, 
461-6779 

Faksimili: (021) 4682-6817 


INFOLINUX 04/2005 3 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


InfoLINUX 04/2005 


34 


Ip 


Indeks 


Serba-serbi | 


Back-up 
di Linux 


Dari Redaksi 
Indeks 


Berita dan Profil 

LinuxWorld Conference & Expo 2005 
Red Hat Menjawab Tantangan Solaris 
Proyek Apache Sudah 10 Tahun 


Profil: Eko Kurniawan, Sysadmin SMS Server 


Stallman Menyerukan FreeBIOS 

Firewall IPv6 Disertakan Pada Kernel 2.6 
IBM: US$100 Juta untuk Linux! 

MySOL Lunak Terhadap Enterprise 
Profil: Harry Sufehmi, Konsultan TI dan 
System Analyst 


Opini 

I Made Wiryana: 

Mozart, tapi Bukan Musik atau Cokelat 
Budi Rahardjo: 

Blog 

Michael S. Sunggiardi: 

Persaingan Sistem Operasi 


Surat Pembaca 
Pengantar Ulasan 
Ulasan Hardware 


Surecom EP-805SX 
Gigabyte GO-W1616C 


4 INFOLINUX 04/2005 


SO0OCUVN ND 


10 


11 


12 


14 


16 


17 
17 


Surecom 10/100 M Ethernet PCI EP-320X-R1 18 


STLab PCI FireWire 1394 Controller 
Remingtons 600A 
Gama S-XT650AVR 


Ulasan Distro 
Lormalinux 5 LTSP-Server 
ClarkConnect 3.0 


Ulasan Software 
iptraf 2.7.0 
kfs 0.3.4 


Ulasan Game 
3dpong 
Khunphan 


Ulasan Buku 

Automating UNIX and Linux Administration 
Slamming Spam 

Windows to Linux Migration Toolkit 


Pengantar Adu Software 


Adu Software 
Evolution 1.4.6 

Kmail 1.6.2 

Mozilla Mail 1.6 

Mozilla Thunderbird 0.5 
Sylpheed 0.9.10 claws 
Balsa 2.0.16 


www.infolinux.web.id 


18 
19 
19 


20 
20 


22 
22 


24 
24 


25 
25 
25 


26 


27 
27 
28 
28 
29 
29 


Software Pilihan 
Info CD 


Bisnis 
Linux di Advertising Agency Narrada 


Komunitas 


Apa Sih Sebenarnya... 
TCL? (bagian 2) 


Klinik 


Tutorial 

Membangun MP3 Streaming Server 
Membangun IRC Server 

Membangun Search Engine dengan namazu 
Cara Mudah dan Cepat Membuat Virtual 
Hosting Center 

Network Traffic Monitoring 

Pemrograman Multiplatform dengan 
WxWindows 


Info Harga 
Teka-Teki Linux 


Edisi Mendatang 


42 


44 


46 
48 
50 
54 
58 
66 
70 
74 
78 


80 


82 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


6 


MSimplyMEPIS 3.3 akhirnya dirilis pada 
tanggal 25 Februari 2005 lalu. Distro Sim- 
pIyMEPIS merupakan distro Linux yang 
menawarkan Linux yang sangat mudah di- 
instalasi dan digunakan. Distro ini disukai 
baik oleh pemula maupun yang sudah ber- 
pengalaman di Linux. Pada versi terbaru ini, 
SimplyMEPIS dilengkapi dengan desktop 
KDE 3.3.2, OpenOffice 1.1.3 (dengan du- 
kungan terhadap dokumen WordPerfect), 
Firefox 1.0, plugin Mplayer, Gaim, Skype, 
GIMP, Acrobat Reader, Real Player, Xine, 
XMMS, Kino, Scribus, ATParted, Synaptic, 
dan lainnya yang berguna untuk lingku- 
ngan Linux desktop. Yang terbaru pada 
versi 3.3, SimplyMEPIS memperkenalkan 
layar boot berbasis GUI dan sistem installer 
yang mendukung konfigurasi drive hard- 
disk yang lebih banyak, serta memberikan 
pilihan kepada pengguna terhadap kernel 
yang ingin digunakan, 2.4.29 atau 2.6.10. 
Serta driver nVidia dan ATI (fglrx). (www. 
mepis.com) 


MXandros, salah satu pengembang 
produk Linux yang mudah digunakan me- 
ngumumkan peluncuran rilisnya Xandros 
versi 3 Open Circulation Edition dari sistem 
operasi desktop Linux miliknya. Rilis versi 
terbaru ini menyediakan pemakaian Inter- 
net yang baru yaitu dengan menggunakan 
web browser Firefox, Internet calling 
Skype, dan Thunderbird untuk klien e- 
mail. Xandros OCE memberikan alternatif 
Windows yang lebih aman dan stabil un- 
tuk penggunaan desktop setiap hari dan 
fitur-fitur lainnya seperti deteksi hardware 
dan konfigurasinya yang lebih baik, tahan 
terhadap spyware, adware, dan pop-up, 
burning CD yang tinggal drag-and-drop 
di File Manager Xandros, dan lain-lain. 
Xandros Open Circulation Edition ini bebas 
didownload secara gratis dari situs resmi 
Xandros (www.xandros.com). 


MRed Hat dan Tally akan bekerja sama 
untuk membuat agar paket software akun- 
tansi populer, Tally, akan disertakan pada 
Linux Red Hat Enterprise. Berdasarkan 
pernyataan perusahaan Red Hat, bahwa 
karena Linux lebih tahan terhadap virus, 
maka data pengguna akan lebih aman 
dengan Linux. 


INFOLINUX 04/2005 


LinuxWorld Conference & 
Expo 2005 


inuxWorld Conference & Expo meru- 
Las acara yang diadakan untuk 

mengembangkan pendidikan open 
source. Dan pada tahun ketujuh ini, Linux- 
World Conference & Expo merupakan acara 
yang terbesar dan paling komprehensif yang 
berfokus pada solusi Linux dan open source. 
Kali ini, LinuxWorld Conference & Expo 
diadakan pada 14-17 Februari lalu di Hynes 
Convention Center, Boston, MA. 

Peserta LinuxWorld ini berjumlah seki- 
tar 140, termasuk beberapa pemain industri 
mainstream, seperti AMD, Intel, Apple, HP, 
IBM, Oracle, Novell, BMC, Computer Asso- 
ciates, Fujitsu, dan Sun, serta tentu saja dari 
organisasi dan grup Linux/open source/free 
software seperti Free Software Foundation, 
Etherboot Foundation, dan Debian, Fedora, 
Gnome, dan X.org. 

Para pengunjung yang datang ke acara 
ini ada sekitar 6000 peserta, dan beberapa 
di antaranya merupakan para professional 
IT yang ingin melakukan migrasi aplikasi 
server ke Linux. Sementara itu, banyak juga 
pengguna yang mulai untuk mengintip 
Linux pada sisi client atau hanya sekadar 
mencari info-info terbaru di dunia Linux. 

Sedangkan dari pihak pesertanya sendiri, 
vendor-vendor seperti Sun Microsystems 
dan Hewlett-Packard dan penggunanya se- 


www.infolinux.web.id 


perti Continental Airlines menjelaskan apa 
saja yang dapat dilakukan dengan platform 
open source dalam mendukung infrastruk- 
tur dan file tradisional dan kerja print. 

Tapi yang terpenting dan paling dicari 
adalah info seputar sistem operasi Linux itu 
sendiri. Software-software yang diperlihat- 
kan adalah seputar virtualization, grid, dan 
clustering pada manajemen sistem dan ja- 
ringan, migrasi Windows-ke-Linux, multi- 
platform thin clients, manajemen performa 
dan change, reporting, app development... 
benar-benar untuk level perusahaan. 

Seperti Komodo 3.1 yang diperkenalkan 
ActiveState merupakan aplikasi develop- 
ment yang berguna untuk bahasa script- 
ing seperti Perl, Python, PHP, dan TCL. 
Software SSH Tectia Client/Server untuk 
mainframe, Business Objects memamer- 
kan BusinessObject Enterprise di Linux 
yang berguna untuk business intelligence 
dan tool reporting dan guery/analysis. Dan 
juga Mepis yang menawarkan distro Simply- 
MEPIS 3.3, dengan buku “Point and Click 
Linux” yang sudah dibahas pada InfoLINUX 
edisi 02/2005 lalu. 

LinuxWorld Conference & Expo selan- 
jutnya diadakan di Marriott Marguis, New 
York, 25-26 Mei 2005 dan di The Moscone 
Center, San Francisco, 8-11 Agustus 2005. A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Red Hat Menjawab Tantangan 


Solaris 


ed Hat akhirnya mengumumkan pelun- 
Rear Linux Red Hat Enterprise versi 4 
(RHEL v.4) yang sudah ditunggu-tunggu. 
RHEL v.4 ini di klaim dapat meminggirkan 
kebutuhan akan Solaris dalam segmen pasar 
perusahaan. Sangat terlihat jelas bahwa Red 
Hat cukup kegerahan karena sekarang Sun 
telah memasang Solaris dalam lingkungan 
open source. 

RHEL v.4 ini nantinya memiliki berba- 
gai kemampuan dari dukungan mobilitas/ 
nirkabel (termasuk Intel Centrino), penge- 
nalan terhadap piranti USB yang plug- 
and-play —yang saat ini kurang terdukung 
dengan baik—serta manajemen power pada 
banyak laptop. 

Direktur Red Hat India, Javed Tapia 
mengatakan, “Security Enhanced Linux 
(SELinux), performa yang solid dan desk- 
top yang mudah digunakan merupakan tiga 


alasan yang meyakinkan bagi perusahaan- 


perusahaan India untuk memilih RHEL 
v.4 pada deployment perusahaannya secara 
luas. 

Red Hat telah menciptakan RHEL v.4 
dengan berfokus utama pada stabilitas dan 
kedewasaan platform yang dibasiskan pada 
kernel Linux 2.6, peningkatan produktivitas 
untuk desktop dan performa berbeda dan 
skalabilitas untuk bekerja pada mesin 32-bit 
dan 64-bit. RHEL v.4 tersedia untuk sistem 
berbasis Intel Xeon dan Itanium 64-bit pro- 
cessor, AMD64, IBM POWER, z-Series dan 
S/390 dan sistem x86 lainnya. 4 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Proyek Apache Sudah 10 Tahun 


Web Server telah 
menginjak usia yang ke-10 tahun, 


pache Project 
demikian dinyatakan oleh Roy Fielding, 
yang merupakan salah satu pendiri proyek 
pengembangan open source Apache ini. 
“Sepuluh tahun yang lalu, Apache Group 
dibuka dengan pembuatan arsip httpd baru 
dan inisial keanggotaan di hyperreal.org,” 
demikian kata Roy Fielding yang tercatat 
pada mailing list apache-httpd-dev. 

Apache Web Server saat ini merupakan 
web server yang paling populer. Pada awal 
bulan Februari lalu, dari sebuah Web Server 
Survey dari Netcraft menemukan bahwa 
server Apache sudah digunakan hingga 40 
juta situs di dunia, jadi kira-kira sekitar 70 
persen situs web di dunia berjalan di atas 
Apache Web Server. 

Jika dilihat ke beberapa tahun kebe- 
lakang, pada bulan Agustus 1995, enam 
bulan setelah proyek Apache diluncurkan 
pertama kali, survey dari Netcraft pernah 


O  sesapacreora/ 2 


The Apache Software Foundation 


http://www.apache.org/ 


» Welcome! 


& Ant The Apache Software Foundation provides support for ihe Apache community cf open-source soltwan 
& APR Apache characi colab based dovai In opa 


menemukan ada 658 situs yang meng- 
gunakan Apache. Pada bulan Juni 2000, 
Apache sudah mencapai 10 juta situs, No- 
vember 2001, 20 juta situs, dan 30 juta situs 
pada bulan November 2003. 

Dalam sebuah wawancara Netcraft de- 
ngan Brian Behlendorf—yang juga meru- 
pakan salah satu pendiri Apache—tahun 
lalu mengatakan, “Saya membayangkan 
banyak dari perkembangan saat ini terjadi 
baik dengan perusahaan-perusahaan kecil, 
ISP web hosting, atau secara internasional 
—semuanya sangat sensitif terhadap harga, 
di saat keadaan ekonomi yang menurun 
menyebabkan dana yang menyesakkan dan 
muncul niat untuk mendekati open source 
sebagai penyelesaian masalah.” A 


www.infolinux.web.id 


Eko Kurniawan 
“Mengubah paradigma 
berpikir kalau komputer 
itu Windows...” "5 


Sysadmin SMS 
Server 


MApakah pada saat pertama menggunakan 
Linux Anda merasakan kesulitan mengubah 
paradigma bahwa sistem operasi komputer 
itu hanya Windows? Jika ya, Anda tidak 
sendirian. Kondisi seperti itu juga dirasakan 
Eko Kurniawan, sysadmin server-server 
Linux sebuah perusahaan swasta di Jakarta. 
Bergabung dengan komunitas Linux meru- 
pakan salah satu solusinya. 

“Kesulitan awal pakai Linux, ya hanya 
pas mengubah paradigma berpikir kalau 
komputer itu ya Windows. Tapi ini mudah 
diatasi dengan bantuan teman-teman dan 
komunitas,” ungkap Eko kepada InfoLINUX. 

Jika Linux terkenal susah digunakan, 
mengapa banyak orang tertarik mengguna- 
kannya? Menurut Eko, untuk belajar tentang 
jaringan yang mudah dan paling murah, ya 
pakai Linux, karena banyak tersedia untuk 
komputer x86 dan lisensinya GPL. Setelah 
menguasai Linux, dia banyak mengguna- 
kannya sebagai server. Alasan lainnya, mu- 
dah mendapatkan support dari komunitas 
yang sangat bersahabat dan mau membantu 
untuk memecahkan masalah. 

“Dan satu hal lain yang penting, hampir 
semua skill yang saya gunakan dalam pe- 
kerjaan sekarang ini, saya pelajari dari hasil 
ngoprek Linux,” ujarnya. 

Berbagai aplikasi server di Linux pernah 
digunakan Eko, antara lain Web, FTP, Mail, 
Radius, RAS, Router, Proxy, DNS, File Server, 
dan Database Server. Saat ini, dia sedang 
menggunakan SMS application server. 

Distro Linux yang pernah dicoba Eko 
adalah Slackware, Red Hat, Debian, dan 
Mandrake. Dari semua distro itu, Red Hat 
yang menjadi pilihan utama, karena ala- 
san stabilitas dan komunitas pemakai lebih 
banyak. Eko dapat dihubungi via e-mail 
eko@pk-sejahtera.org. 


INFOLINUX 04/2005 7 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


8 


MSkype, aplikasi yang membuat Anda 
mampu menelepon secara bebas melalui 
Internet sehingga lebih murah, kini juga 
hadir sebagai bagian dari distro Linux, 
yaitu Xandros Open Circulation Edition 
versi 3. Skype telah memiliki 23 juta peng- 
guna yang telah mendaftar sejauh ini. 
Skype dapat di-download secara gratis 
dari skype.com. 


MLinspire yang dulunya dikenal dengan 
Lindows meluncurkan distro Linux versi 
terbarunya, yaitu Linspire Five-0. Kali 
ini, Linspire tampil dengan theme baru 
dengan nama Linspire Clear. Desktop Lin- 
spire menggunakan KDE 3.3.2 pada X.org 
6.8.1. Banyak fitur yang ditawarkan distro 
ini, juga dengan paket-paket aplikasi ter- 
barunya, termasuk metode CNR (Click- 
and-Run) membuat Linspire sangat mudah 
untuk digunakan (linspire.com). 


mMViad Ershop membuat License4J yang 
merupakan murni pustaka Java untuk 
membuat dan memvalidasi lisensi. Anda 
dapat dengan mudah menambahkan fi- 
tur apapun pada file lisensi Anda, seperti 
nama produk, versi, masa uji berlaku, 
nomor instansi yang dapat dihubungi, 
nama pelanggan, perusahaan, alamat IP, 
dan lain-lain. Anda bisa mendapatkannya 
dalam bonus CD kali ini. 


MMozilla merilis Mozilla versi 1.7.6 pada 
awal Maret 2005. Pada versi terbaru ini, 
Mozilla mengalami banyak perbaikan ke- 
amanan seperti dalam Firefox 1.0.1 dan 
Thunderbird 1.0.1. Beta pertama dari Mozil- 
Ia 1.8 diharapkan akan muncul setelah itu, 
juga dengan beta dari versi 2 akan muncul 
3 minggu setelahnya. Mozilla 1.8, Firefox 
1.1, dan Thunderbird 1.1 dijadwalkan akan 
rilis pada pertengahan tahun ini. 


MYahoo, pada tanggal 10 Februari 2005 
mengumumkan rilis beta dari Yahoo Tool- 
bar untuk web browser Firefox. Hal ini 
membuat platform buatan Mozilla Founda- 
tion, seperti yang dikatakan banyak anali- 
sis adalah sebagai penyemangat browser 
alternatif yang akan membantu mengam- 
bil bagian pasar yang lebih dari Internet 
Explorer buatan Microsoft. 


INFOLINUX 04/2005 


Stallman Menyerukan 


FreeBI0S 


ichard Stallman, presiden dari Free 

Software Foundation (FSF) telah me- 
nyerukan untuk menggratiskan open BIOS. 
Richard Stallman menganggap bahwa de- 
sain PC modern—di mana BIOS diletakkan 
dalam memory yang non-volatile dan writ- 
able bukannya chip ROM—yang menjadi 
program yang “tidak gratis” ketika para 
vendor menyediakan upgrade BIOS. 

FSF mengusulkan agar para pengguna 
ikut terlibat dalam kampanye dengan mem- 
beli motherboard-motherboard yang men- 
dukung BIOS gratis, agar membeli CPU 
AMD bukannya Intel, dan menulis surat- 
surat ke vendor-vendor hardware. 

Dalam sebuah surat terbuka yang dike- 
luarkan secara online, Richard Stallman 
membolehkan para vendor menyimpan 
perintah-perintah perlu untuk meng-up- 
date BIOS sebagai sebuah rahasia, dan me- 


nyesalkan bahwa sedikit sedikit PC desktop 
yang dapat menjalankan free BIOS. 


Stallman juga menyinggung Intel sebagai 
perusahaan yang paling tidak kooperatif. 
Stallman mengklaim bahwa kontribusi yang 
dibuat oleh Intel merupakan bagian dari 
BIOS yang tidak perlu dan hanyalah sebuah 
distraksi yang tidak akan bekerja. 

Proyek-proyek open BIOS sendiri yaitu 
OpenBIOS Project (http://www.openbios. 
info/) dan LinuxBIOS (http://www.linux- 
bios.org/), yang merupakan versi modifikasi 
dari kernel Linux. A 


Firewall IPv6 Disertakan 
Pada Kernel 2.6 


ada kernel 2.6.12 akan disertakan fitur 
filtering paket untuk IPv6, yang meru- 
pakan Internet Protocol versi terakhir. 
Sebenarnya netfilter/iptables, yang me- 
rupakan engine firewall bagian dari ker- 
nel Linux sudah dilengkapi filtering paket 
untuk protokol internet versi 4 dan 6, na- 
mun hanya memungkinkan filtering paket 
stateful untuk IPv4. Filtering paket state- 
ful merupakan metode yang paling aman, 
karena menganalisa semua paket stream, 
bukan hanya mengecek header-header dari 
paket-paket secara individu—seperti yang 
dilakukan pada filtering paket stateless. 
Harald Welte, seorang pengembang dari 
proyek Netfilter dan maintainer dari sub- 
sistem filter paket dalam kernel Linux, me- 
ngatakan pengerjaan kernel kali ini banyak 
ditujukan pada pengadaan fungsionalitas 
IPv6, seperti beberapa bagian dari kode 


www.infolinux.web.id 


El 
uaemu 


An 


yang perlu ditulis kembali untuk mencip- 
takan sebuah arsitektur plug-in yang me- 
mungkinkan filter paket bekerja pada IPv4 
dan IPv6. 

Sebelum kode-kode tersebut dimasuk- 
kan ke kernel Linux, filter paket harus 
memperoleh izin dari David Miller, main- 
tainer dari IP networking layer, yang akan 
meneruskannya ke pembuat Linux sendiri, 
yaitu Linus Torvalds, yang merupakan pe- 
mimpin maintainer dari pengembangan 
kernel Linux. 

Kernel 2.6.12 ini direncanakan akan ke- 
luar pada bulan Mei atau Juni tahun ini.A 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


IBM: US$100 Juta untuk Linux! 


BM tampaknya tidak setengah-setangah 

dalam memberikan dukungannya terha- 
dap Linux. Pada pertengahan Februari 2005 
lalu, IBM mengeluarkan pernyataan yang 
sangat mahal, yaitu IBM berkomitmen ter- 
hadap desktop Linux, dengan menyumbang 
US$100 juta selama tiga tahun mendatang 
untuk meningkatkan dukungan workplace 
terhadap Linux. 

Hingga saat ini, usaha memperkenalkan 
Linux yang dilakukan perusahaan IBM ini 
kebanyakan dalam hal peralatan atau ser- 
ver. 

IBM melakukan gerakan ini sehubungan 
dengan perkembangan pesat pada jumlah 
pengguna yang memakai WebSphere Por- 
tal, Domino dan software kolaborasi Linux 
dari IBM Workplace, demikian pernyataan 
dari perusahaan tersebut. 

Tiga tahun yang lalu IBM mengatakan 
bahwa IBM menginvestasikan milyaran 
dollar dalam usaha software Linux dan se- 


jak saat itu IBM menawarkan beberapa dari 
teknologinya, termasuk database Cloud- 
scape untuk berbagai usaha open source. 
IBM juga menggerakan kekuatan di be- 
lakang usaha tool open source Eclipse. Lo- 
tus mengumumkan dukungan Domino ter- 
hadap Linux tahun 1999. 

Dalam bidang desktop, dua tahun lalu 
Lotus dari IBM Software mengatakan bah- 
wa klien dari Domino Web Access dapat 
diakses melalui browser Mozilla. 

Para provider solusi mengatakan bahwa 
Linux telah mencapai kredibilitas yang 
tinggi dalam hal server backend, tetapi per- 
mintaan akan desktop Linux masih sangat 
kurang. @ 


BERITA 


Sekilas Info dari Dunia TI 


MySOL Lunak Terhadap 


Enterprise 


erubahan dilakukan oleh MySOL pa- 

da 15 Februari 2005, yaitu dengan 
mengubah lisensi dan harga produk- 
produknya, mengubah rencana dukungan- 
nya, dan memulai sistem peringatan ke- 
amanan. Perubahan ini dilakukan MySOL 
sebagai usaha agar memancing pelanggan 
enterprise menggunakan database open 
source miliknya. 

Di antara perubahan-perubahan terse- 
but, MySOL sekarang akan menawarkan 
produk databasenya dengan basis resep ta- 
hunan dan hal tersebut sudah termasuk du- 
kungan pada harga sekitar US$595 hingga 
US$4,995 per server, bergantung kepada 
jenis dukungan yang dipesan. 

Sebelumnya, MySOL menjual lisensi 
bergaya komersialnya ke enterprise dan 
membolehkan para individu untuk men- 
download software secara gratis di bawah li- 


sensi GPL, jenis lisensi yang sama digunakan 


untuk mendistribusikan Linux. 

MySOL juga akhirnya akan menyediakan 
indentifikasi yang komprehensif melawan 
klaim hak intelektual sebagai pilihan tam- 
bahan, demikian kata MySOL. 

Semua penawaran jatuh di bawah pa- 
yung berlabel “MySOL Network,” kata 
Marten Mickos, Chief Executive perusahaan 
MySOL dalam pernyataannya. 

“MySOL Network menghemat waktu 
organisasi dan mengurangi risiko dengan 
penggunaan aplikasi MySOL,” demikian 
kata Marten Mickos.@ 


www.infolinux.web.id 


Harry Sufehmi 
“Linux memberi kemu- 
dahan dan fleksibilitas K 

bagi Administrator” 


Konsultan TI dan 
System Analyst 


MApa alasan memilih Linux bagi seorang 
konsultan? “Memberi kemudahan dan 
fleksibilitas bagi system administrator, 
memberi kebebasan kepada manajer dari 
“vendor /ock-in”, meringankan beban bi- 
aya, security update biasanya jauh lebih 
cepat, lebih reliabel, dan lain-lain,” ungkap 
Harry Sufehmi, konsultan TI di Jakarta dan 
system analyst di Birmingham City Council, 
Inggris. 

Lebih lanjut Harry mengatakan bahwa 
sistem Linux lebih bisa bisa diandalkan, 
cenderung lebih mudah mendapat duku- 
ngan teknis untuk memecahkan masalah 
yang ditemukan, serta tidak pusing soal 
manajemen dan audit lisensi. Namun, solusi 
berbasis Linux tidak otomatis semua berja- 
lan mulus tanpa usaha keras. 

“Harus rajin membaca dokumentasi. 
Sebetulnya tidak apa, tapi ini kadang agak 
sulit kalau sedang tidak ada waktu. Juga 
kadang bingung sendiri, karena terlalu ba- 
nyak pilihan untuk suatu keperluan,” tutur 
Harry. 

Harry telah mengeksplorasi berbagai je- 
nis distro seperti Red Hat, Mandrake, Gen- 
too, Debian, Fedora, Knoppix, Slackware, 
Ubuntu, dan Xandros. Untuk server, dia 
cenderung memilih Debian karena mudah 
untuk soal administrasi sistem dan menjaga 
agar software terpasang tetap up-to-date. 
Untuk workstation, dia memilih Fedora 
karena cenderung lebih mudah mendapat- 
kan dukungan teknisnya. 

Pria yang telah enam tahun menggeluti 
Linux ini sehari-hari menggunakan Linux un- 
tuk office, browsing, mail, gateway, firewall, 
anti-spam, antivirus, database, web server, 
file server, application Server, development, 
directory services, dan lain-lain. Harry dapat 
dikontak via milis-2@harrysutehmi.com. 


INFOLINUX 04/2005 9 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


I Made Wiryana 


ama Mozart selalu dikaitkan dengan nama pemusik kla- 
sik. Karyanya saat ini populer di kalangan ibu-ibu hamil, 


karena diyakini dapat menaikkan IO si jabang bayi atau 


anak, kalau diperdengarkan musik karya Mozart ini ke anak-anak 
tersebut. Nama Mozart juga terkait dengan satu jenis cokelat yang 
disebut Mozart Kugel (bola Mozart), cokelat yang di dalamnya 
ada marzipan. Saya tidak tahu kenapa membawa nama Mozart di 
cokelat ini, yang populer di daerah Jerman-Austria. Tapi kali ini 
kita tak membicarakan kedua Mozart itu, tapi Mozart yang terkait 
Mozart Programming System (http://www.mozart-oz.org). Ling- 
kungan pemrograman ini memang belum populer di Indonesia 
atau malah tidak pernah didengar. 

Saat ini, bahasa pemrograman tetap berkembang terus. Ada 
dua bahasa pemrograman yang makin populer di Indonesia, Java, 
yang sering disebut-sebut bahasa klas enterprise, dan pesaingnya, 
C#. Lazimnya pecinta tren, maka 
programer di Indonesia banyak 
yang sangat ngebet belajar ba- 
hasa pemrograman yang trendi 
itu, tetapi sedikit mengetahui ba- 
hasa lainnya. Bahasa seperti Ada, 
Smalltalk, Oberon kurang dike- 
nal, termasuk oleh para maha- 
siswa bidang komputer, apalagi 
bahasa Haskel, Dylan, Eiffel, dan Mercury. 

Mozart Programming System merupakan lingkungan pengem- 
bang yang baru untuk sistem aplikasi terdistribusi yang pintar. 
Sistem ini merupakan hasil riset dari berbagai universitas selama 
bertahun-tahun dalam bidang disain dan implementasi bahasa 
pemrograman, inferensi berbasiskan konstrain, komputasi terse- 
bar, serta interaksi manusia dan komputer. Sebagai hasilnya, Mo- 
zart memiliki kekuatan ekspresif yang tinggi dan dapat digunakan 
untuk produksi. Mozart memiliki lingkungan pengembang dan 
tersedia untuk Unix, Linux, dan MS Windows. Bahkan tersedia 
pula untuk lingkungan IPAO dengan Linux Familiar. Beberapa 
proyek riset unggulan di Eropa seperti Peer To Peer PEPITO 
menggunakan Mozart ini. 

Mozart berbasiskan bahasa Oz yang mendukung pemrograman 
deklaratif, berorientasi objek, pemrograman dengan konstrain, 
dan juga dukungan konkurensi. Dukungan konkurensi ini sangat 


10  INFOLINUX 04/2005 


Mozart sangat cocok untuk 
sistem perangkat kolaboratif, 
sistem multi-agent, scheduling, 
dan sebagainya. 


penting ketika membuat sistem yang menjalankan sistem di tem- 
pat terpisah, dan saling berkomunikasi dan mengubah data tetapi 
tetap saling menjaga integritas data yang terdistribusi tersebut. 
Mozart dapat digunakan untuk menyusun sistem terdistribusi 
dengan menyediakan implementasi yang transparan jaringan dan 
fault tolerance. Mozart sangat cocok untuk sistem perangkat ko- 
laboratif, sistem multi-agent, scheduling, dan sebagainya. Saat ini 
telah dikembangkan aplikasi seperti perangkat bantu kolaboratif 
baru, sistem multi-agent, pemahaman bahasa alami, penyajian 
pengetahuan (knowledge representation), sistem penjadwalan, dan 
sebagainya. 

Berbeda dengan Java atau C# yang berbasiskan di USA, pengem- 
bangan Mozart dilakukan oleh Konsorsium Mozart yang terdiri 
atas beberapa universitas di Eropa, yaitu Universitas Saarland, 
Swedish Institute of Computer Science, dan Universit catholigue 
de Louvain. Mungkin karena fak- 
tor dikembangkan di Eropa ini, 
sehingga gaungnya kurang ter- 
dengar di Indonesia ataupun du- 
nia. 

Bahasa ini memang masih 
pada taraf riset dan belum banyak 
digunakan di aplikasi komersial. 
Tapi justru menarik untuk dipela- 
jari, karena fitur-fitur yang ada nantinya akan diadopsi oleh baha- 
sa-bahasa pemrograman yang banyak digunakan di dunia industri. 
Bahasa ini memiliki fitur yang lengkap untuk digunakan belajar 
para mahasiswa, dari konsep semantik pemrograman, konkurensi, 
jaringan, dan juga untuk pengolahan bahasa alami. Salah satu hal 
“aneh” yang membedakan dengan C# dan Java , bahasa ini meng- 
gunakan single assignment untuk variabelnya, artinya suatu vari- 
abel hanya bisa diberi nilai sekali saja. Jadi, sekali suatu variabel 
diikat dengan suatu nilai, maka tak dapat diubah lagi. 

Faktor lain yang menarik, bahasa ini berlisensi open source se- 
hingga bisa dipelajari lebih dalam lagi. Ketersediaan source code me- 
mungkinkan akademisi mempelajari teknik bahasa pemrograman 
ini, bukan sekadar membuat program dengan bahasa ini. Ini yang 
sulit dilakukan akademisi Indonesia terhadap bahasa seperti Java 
atau C#. Selamat bertualang dengan lingkungan pemrograman 
open source! A 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Blog 


ungkin anda pernah mendengar “blog”? Atau mung- 

| N / | kin bahkan anda sudah menggunakannya? Kali ini saya 

ingin menceritakan tentang blog, yang tadinya meru- 

pakan kependekan dari “web log”. Sebelum bercerita lebih lanjut, 

mari kita definisikan dahulu apa blog itu. Berikut ini adalah definisi 
usulan saya. 

Blog adalah catatan berkala yang dibuat oleh seseorang atau 
sekelompok orang yang dapat diakses melalui web dan dapat dike- 
lola dengan menggunakan (basis) web. 

Kata “catatan” saya gunakan untuk membedakannya dengan 
berita seperti yang ada di surat kabar. Jadi detik.com, misalnya, bu- 
kan sebuah blog. Kata “berkala” itu diperlukan untuk menunjuk- 
kan adanya pembaruan yang terus menerus. Umumnya penampi- 
lan dari blog diurutkan secara kronologis, akan tetapi tidak harus 
demikian. 

Blog tidak termasuk catatan 
yang dihasilkan oleh komputer 
atau mesin. Sebagai contoh, ke- 
luaran dari program syslog yang 
kemudian diberikan tampilannya 
melalui web bukanlah sebuah blog. 
Faktor manusianya harus muncul. 
Jadi blog harus dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Fitur utama blog adalag dia harus dapat diakses melalui web. 
Namanya juga blog. Pengelolaan blog juga umumnya menggu- 
nakan web, meskipun ada yang membuat program client yang tidak 
berbasis web untuk mengelola blog. Selain itu sering kali sebuah 
content management system (CMS) digunakan di belakang layar se- 
bagai mesin dari blog. 

Selain hal di atas, masih ada beberapa fitur blog lainnya seperti 
adanya mekanisme untuk memberikan komentar atau melakukan 
pelacakan, dan juga mekanisme untuk melakukan sindikasi. Kes- 
emuanya ini mempermudah penulis karena dia tidak lagi harus 
mengetahui HTML atau mendesain tampilannya sendiri. Biasanya 
sistem blog menyediakan editor yang mudah digunakan dan ada 
banyak template desain yang menawan. Ini yang membedakannya 
dengan pembuatan situs web atau homepage konvensional. 

Untuk tempat, ada juga banyak tempat yang menyediakan lay- 
anan blog secara gratis (misalnya blogger.com, ebloggy.com, dan 
crimsonblog.com). Untuk yang memiliki komputer Linux sendiri 


www.infolinux.web.id 


Anda bisa menjadi penulis 
editorial tanpa surat kabar. 
Ini sebuah konsep yang hebat. 


Budi Rahardjo 


sebagai server web, anda bisa mencoba software WordPress yang 
bisa diperoleh secara gratis dari WordPress.org. 

Dalam lima menit Anda bisa membuat sebuah blog dan lang- 
sung opini Anda dapat diakses oleh orang banyak. 

Jadi apa yang ditampilkan di blog? Biasanya adalah catatan har- 
ian, akan tetapi dia lebih dari sekadar diary yang dibuat online. Isi 
dari blog bisa berupa artikel atau semacam editorial di surat kabar. 
Hanya, kali ini Anda tidak perlu berafiliasi dengan surat kabar ter- 
tentu. Anda bisa menjadi penulis editorial tanpa surat kabar. Ini 
sebuah konsep yang hebat. 

Jika dahulu kita terpaku oleh opini penulis tertentu yang ada 
di media masa saja, maka kali ini ada banyak alternatif. Tapi, ma- 
sih banyak orang yang skeptis, atau meragukan adanya penulis- 
penulis blog yang bagus. Tidak perlu khawatir. Ada banyak blog 
yang bagus-bagus. Lihat saja blog dari pakar hukum cyber dari 
Stanford, Lawrence Lessig (www. 
lessig.org/blog/). Atau lihat blog 
milik Noam Chomsky (http://blog. 
zmag.org/ttt/). Atau kunjungi blog 
saya. Yang ini tidak saya sebutkan 
alamat blognya karena saya me- 
miliki banyak blog, dan ini men- 
jadi pekerjaan rumah anda. (Ada blog yang saya gunakan untuk 
menuliskan opini, dan ada yang saya gunakan untuk menulis cer- 
pen.) Mencari dan menemukan blog merupakan sebuah keasyikan 
tersendiri. 

Tadi saya menyebutkan secara sepintas mengenai sindikasi. 
Salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh blog adalah adanya 
mekanisme untuk mengambil artikel-artikel dari berbagai penulis 
blog untuk kemudian dijadikan satu halaman kumpulan artikel. 
RSS (Really Simple Syndication atau RDF Site Summary) meru- 
pakan salah cara atau format untuk melakukan hal ini. Salah satu 
contoh sindikasi ada di http://planet.terasi.net. Di sini Anda bisa 
melihat beberapa contoh isi blog orang Indonesia. 

Menurut pendapat saya, blog ini merupakan mekanisme yang 
bagus untuk mengajarkan orang Indonesia untuk mulai gemar 
menulis. Tidak gemar menulis merupakan salah satu kelemahan 
kultur kita. Mudah-mudahan generasi yang akan datang lebih pan- 
dai dalam menulis. 

Jadi, mana blog Anda? Hah? Hari gini gak punya blog? 4 


INFOLINUX 04/2005 II 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Michael S. Sunggiardi 


eberapa banyak perangkat elektronika di sekeliling kita yang 
S dikembangkan dari sistem operasi Linux? Mungkin per- 

tanyaan yang menarik untuk dicari jawabannya. Salah satu 
situs di Internet sudah melakukan survey dan hasilnya terlihat di 
tabel yang ditayangkan di http://www.linuxdevices.com/articles/ 
AT6793003589.html. 

Ada sembilan katagori yang mereka kumpulkan, yakni PDA 
atau handhelds, mobile phones, VoIP phones, robot, perangkat 
audio/video, thin client, tablets/webpad, gateways—servers—access 
points, dan lain-lain.Yang menarik, situs tersebut membuat per- 
bandingan antara sistem operasi MS (Microsoft) Windows dengan 
Linux, yang pada akhirnya tidak terlalu jauh berbeda dalam pen- 
gumpulan angka. Walaupun kalau kita perhatikan, ada beberapa 
angka cukup signifikan, seperti penggunaan Linux dalam peranti 
gateway, server dan access point, juga peranti audio-video yang 
mencapai 50 jenis. 

Perolehan MS Windows yang 
mencolok adalah di PDA dan 
mobile phones. Kedua katagori 
ini memperlihatkan hasil 88 
melawan 40, dan 34 melawan 
14. Dari angka ini, secara de 
facto MS sangat unggul di dunia 
PDA dan mobile phones, karena 
mempunyai dukungan yang kuat di peranti komputer desktop, 
yang hampir menguasai lebih dari separuh pemakai PC dunia. 
Pesaing terdekat Microsoft untuk kelas PDA dan mobile phones 
adalah Symbian, yang banyak dipakai Nokia, Erricson, dan pro- 
dusen peranti ponsel lainnya, dan PalmOne yang juga merebut 
pangsa pasar orang-orang yang fanatik dan bersedia “mati” untuk 
mempertahankan argumentasinya. 

Kenyataannya, tidak mudah menggeser posisi MS Windows 
dengan berbagai iming-iming yang amat menarik pun, karena 
semuanya tergantung pada kebiasaan pemakai dan sudah tentu 
langkah yang akan diambil untuk mengantisipasi risikonya men- 
gubah sistem dalam sekejap. Banyak sekali sisi plus dari Linux, 
tetapi tetap saja posisi pengguna MS, terutama di Indonesia, be- 
lum bergeming cukup signifikan, walaupun pembajakan masih 
marak. 

Kejayaan MS di PDA dan ponsel ini memang sudah tidak bisa 


I2 INFOLINUX 04/2005 


..ada beberapa angka cukup 
signifikan, seperti penggunaan 
Linux dalam peranti gateway, 
server dan access point... 


“ Persaingan 
Sistem Operasi 


dibantah lagi. PDA dan PDA phone yang populer jalan di standar 
MS Pocket PC, didukung oleh puluhan ribu peranti lunak yang 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efesiensi pekerjaan. 

Sebetulnya, sistem operasi yang paling banyak dipakai adalah 
TRON (The Real-time Operating system Nucleus) yang dipakai 
Prof. Dr. Ken Sakamura dari Jepang, karena hampir semua pe- 
ranti elektronika menggunakan sistem ini. Dapat dibayangkan, 
berapa juta barang setiap bulannya tersebar ke seluruh dunia. 

Di tahun mendatang, akan bertambah satu pesaing yang su- 
dah mulai banting harga, yaitu Mac OS X Tiger. Sepertinya peta 
kekuatan akan segera berubah, apalagi Mac memperkenalkan 
komputer murah MacMini di bawah US$1.000 dengan berbagai 
“keindahan” dan kemampuan yang cukup tinggi untuk kelas har- 
ga yang tergolong miring tersebut. Steve Jobs yang penuh kre- 
atif dan punya rasa seni tinggi, membangun Apple dengan feeling 
yang berbeda dibanding pesaing 
lainnya. Kalau saja Apple dibuat 
sebagai Open Architecture, nis- 
caya MS sudah tidak bisa berjaya 
lagi. 

Didukung oleh orang-orang 
yang fanatik terhadap FreeBSD, 
Mac sepertinya jalan secara kon- 
tinyu ke arah populeritas dan 
mayoritas. Apalagi iPOD-nya sudah sedemikian terkenal dan 
bahkan diprediksi akan menjadi peranti standar untuk manusia 
modern abad 21. Kolaborasi dengan berbagai perusahaan, seperti 
Estee Lauder, BMW, pemusik-pemusik beken, dan bahkan dengan 
pabrik minuman Pepsi, juga membuat Mac ini bisa tampil beda 
dan populer di kalangan nonpemakai komputer. 

Sebetulnya, di masa yang akan datang, kita tidak perlu lagi fa- 
natik dengan sistem operasi yang akan dan sedang dipakai, cukup 
mencari yang terbaik dan semua aplikasi dapat jalan mulus tanpa 
perlu melakukan perubahan-perubahan yang signifikan, seperti 
yang pernah dibayangkan oleh tim Java dari Sun dan baru keli- 
hatan hasilnya dalam satu-dua tahun belakangan ini. 

Tetapi saat ini, terpaksa kita masih berkutat pada apa yang akan 
kita pakai, karena memang ide gila menyatukan semua sistem op- 
erasi belum terlihat hasilnya. Suatu saat, pasti kita akan mengala- 
minya, cuma kapan waktunya...hanya Tuhan yang tahu. ta) 


www.infolinux.web.id 


SURAT PEMBACA 


Pesan, Kesan, dan Ide Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sampaikan opini, pendapat, kritik dan saran Anda dengan menulis surat ke InfoLINUX di 
Redaksi InfoLINUX, Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 atau e-mail di redaksi@infolinux.co.id. 


Oh BlankOn... 

InfoLINUX, saya mau curhat nih. Ternyata 
CD distro BlankOn dari bonus InfoLINUX 
edisi 02/2005 bisa saya digunakan, tetapi 
spesifikasi yang dibutuhkan distro Indone- 
sia ini terlalu tinggi buat saya. 

Sehingga saya mencoba distro BlankOn 
ini pada komputer milik teman saya. Spesi- 
fikasi komputer teman saya tersebut adalah 
sebagai berikut: 

Prosesor AMD Duron 1000 MHz, RAM 
128 MB, video card nVidia GeForce 2 MX 
32 MB, dan harddisk 20 GB. 

Setelah 
BlankOn memiliki tampilan yang menarik 


saya coba, ternyata distro 
saat proses booting dari CD, dan juga kita 
disuguhi ucapan selamat datang dalam ba- 
hasa Indonesia. 

Tetapi sayangnya, kenapa BlankOn ti- 
dak berhasil ketika dicoba pada komputer 
saya? 

Saya sempat mengunjungi GLX (Gudang 
Linux), dan di sana saya menemukan CD 
bagus, yaitu Ultimateboot. Bisa gak suatu 
saat InfoLINUX menyertakan Ultimateboot 
tersebut sebagai bonus CD untuk majalah 
InfoLINUX edisi mendatang? Soalnya soft- 
ware tersebut sangat bagus untuk peng- 
guna yang senang dengan ngoprek-ngoprek 
komputer. Jika saya ngoprek komputer 
dengan menggunakan DSL (Damn Small 
Linux), saya masih merasa kurang nyaman. 
Bagaimana? Mohon tanggapannya! 


Joy Sukri — via e-mail 


Bung Joy Sukri yang senang ngoprek kom- 
puter, kami ikut merasa sedih atas kejadian 
yang menimpa komputer Anda. Distro- 
distro besar Linux yang ada di dunia saat 
ini seperti Mandrakelinux/Fedora Core/ 
BlankOn memang membutuhkan spesifi- 
kasi hardware yang tergolong tinggi, yaitu: 
Minimal Anda memiliki RAM sebesar 
128 MB (disarankan 256 MB), harddisk 
minimal 3 GB, processor sebaiknya setara 
dengan Pentium III, dan sebagainya. Se- 
dangkan untuk video card, Anda tidak ha- 
rus memiliki video card yang mendukung 
fitur 3D seperti GeForce, meskipun Ge- 


14  INFOLINUX 04/2005 


Force saat ini juga tersedia yang berharga 
murah. 

Tapi Anda gak perlu berlarut-larut 
dalam kesedihan, karena masih terdapat 
banyak sekali pilihan distro Linux yang 
bisa menjadi alternatif. 

Kami menyarankan agar Anda meng- 
gunakan distro Linux seperti Debian atau 
Ubuntu (yang juga merupakan turunan 
dari Debian), karena kami telah men- 
coba distro Ubuntu tersebut pada PC 
dengan spesifikasi Pentium I, 233 MHz, 
RAM 128 MB, dan ternyata hasilnya cu- 
kup lancar. Soalnya, kami sudah men- 
coba distro Mandrakelinux 10/Fedora 
Core 3/BlankOn pada komputer dengan 
spesifikasi tersebut, dan ternyata gagal. 
Dan jika RAM Anda kurang dari 128 MB, 
misal hanya 64 MB, sebaiknya menggu- 
nakan window manager ringan seperti Ice- 
WM, yang memiliki tampilan yang mirip 
Windows 95. 

Sebagai tambahan, distro DSL memang 
sederhana, tapi sangat cocok sebagai res- 
cue, tes hardware, presentasi PDF, memu- 
tar lagu MP3/OGG, dan lain-lain. Masih 
kurang nyaman bagaimana lagi nih? 


Minta Bonus CD Case! 

Assalammw'alaikum. Dear InfoLINUX yang 

terhormat. Saya mempunyai beberapa saran 

dan masukkan nih kepada redaksi InfoLI- 

NUX sebagai berikut: 

1. Bagaimana kalau sekali-kali InfoLINUX 
memberikan bonus dalam bentuk CD 
Case karena semua bonus dari InfoLI- 
NUX kan semua berupa CD, akan lebih 
keren kalo punya tempat CD gambar 
logo InfoLINUX. 

2. Mohon dibahas bagaimana cara meng- 
hubungkan Linux Client dengan Server 
Windows yang menggunakan account 
user dan password tertentu, serta host- 
name tertentu ketika melakukan join 
pada domain Windows. 

3. Bagaimana kalau InfoLINUX menye- 
diakan daftar harga hardware yang lebih 
lengkap pada rubrik “Harga Hardware”, 
agar mempermudah pembaca kalau 


www.infolinux.web.id 


seandainya ingin merakit komputer de- 
ngan spesifikasi yang kita inginkan. 


Sekian saran dan masukan dari saya, ma- 
ju terus open source dan InfoLINUX. 
Wassalamu Alaikum. 


Dimas Antariksa — via e-mail 


Usulan Anda mengenai CD Case meru- 
pakan saran yang sangat menarik. Mung- 
kin pada edisi mendatang akan dapat kami 
realisasikan. 

Mengenai pertanyaan kedua, mungkin 
Anda bisa mengintip pada rubrik “Uta- 
ma” edisi lalu (03/2005), serta beberapa 
tutorial yang ditulis oleh kontributor ka- 
mi. 

Untuk menjawab pertanyaan ketiga, 
untuk saat ini kami hanya menyediakan 
daftar harga hardware yang berhubungan 
dengan networking. Sedangkan, daftar 
harga hardware yang Anda inginkan su- 
dah banyak tersedia di media-media cetak 
lainnya yang juga membahas teknologi in- 
formasi. 

Terimakasih atas saran dan masukan- 
nya. Kami tunggu saran dan masukan 
lainnya. 


Ralat edisi 03/2005: 


Pada InfoLINUX edisi 03/2005 terjadi ke- 
salahan pada rubrik “Opini” yang ditulis 
oleh Budi Rahardjo. 

Di sana, pada paragraf terakhir tertulis: 

“..Memang tidak mudah membuat se- 
buah standar. Lagi-lagi saya mengucap- 
kan selamat dan mudah-mudahan stan- 
dar ini bermanfaat bagi industri teknologi 
informasi di Indonesia. Tapi, jangan” 

Seharusnya yang tertulis adalah: 

“Memang tidak mudah membuat se- 
buah standar. Lagi-lagi saya mengucap- 
kan selamat dan mudah-mudahan stan- 
dar ini bermanfaat bagi industri teknologi 
informasi di Indonesia. Tapi, jangan lupa 
untuk memperbarui standar ini secara 
berkala.” 

Mohon maaf atas kekurangan ini.—red 


PENGANTAR 


Pengantar Ulasan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


IWDEKS 


Hardware 

Switch 

Surecom EP-805SX 

DVD R/RW 

Gigabyte GO-W1616C 

Ethernet Card 

Surecom 10/100 M Ethernet PCI 
IEEE 1394 

STLab PCI FireWire 1394 Controller 
UPS 

Remingtons 600A 

UPS 

Gama S-XT650AVR 


Distro 
Lormalinux 5 LTSP-Server 
ClarkConnect 3.0 


Software 
iptraf 2.7.0 
kfs 0.3.4 


Game 
3dpong 
Khunphan 


Buku 

Automating UNIX and Linux 
Administration 

Slamming Spam 

Windows to Linux Migration Toolkit 


16  INFOLINUX 04/2005 


17 


17 


18 


18 


19 


19 


20 
20 


22 
22 


24 


24 


25 


25 
25 


Koneksi GPRS dengan 


Ponsel GSM 


BI wier@ kipuk/home/vier 


Elle Edit View Terminal Tabs Help 


root» wier#f wvdial IM3Gprs 


--2 WvDial: Internet dialer version 1.54.0 


--2 Initializing modem. 
-—» Sending: ATZ 
OK 


-—» Sending: ATOO VI El SO-0 &C1 &D2 #FCLASS-0 


ATOO V1 El SO-0 &C1 &D2 #FCLASS-0 
OK 


-— Sending: AT#CGDCONT-1,IP,"www.indosat-m3.net" 


AT#CGDCONT-1,IP ,"www.indosat-m3.net" 
OK 

-——2 Modem initialized. 

-—» Sending: ATDT“99""t1# 

--—5 Waiting for carrier. 

ATDT "99" “114 

CONNECT 


SWEIMA1) 198) JEH SI PI) MI) HH OM pa) M3B2)x(1d)O- 
-—2 Carrier detected. Starting PPP immediately. 


--5 Starting pppd at Tue Mar 1 08:36:29 2005 


-——» pid of pppd: 4843 
-5» Using interface ppp0 


asih memiliki ponsel Siemens 
seri 35/45/5029 Salah satunya, 
ME45, digunakan Jason Bourne 


dalam film “the Bourne Supremacy” sebagai 
modem. Ingin mencobanya dengan Linux? 
Kami menguji ponsel ini dengan Fedora 
Core 3 dengan konektor kabel serial resmi 
dari Siemens, serta kartu GSM IM3. Eit, jan- 
gan takut, pengujian pada sistem Linux lain- 
nya juga gak masalah kok! Prosesnya juga 
tidak terlalu sulit. Pertama, instalasi paket 
scmxx (tersedia di CD kali ini). 
# rpm -ivh scmxx-9.7.5-1.1386. rpm 


Pasang konektor ponsel-komputer, ke- 
mudian lihat tampilan status dari ponsel 
secara lengkap dengan: 

# scmxx -i 


Sekarang, lakukan pengaturan koneksi 
Internet. Gunakan tool KPPP atau wvdial. 
Denganmasukan-masukan: namauser: gprs, 
password: im3, telepon: “99”“1#, modem 
command: AT#-CGDCONT-1,” IP”, www. 
indosat-m3.net”, device modem: /dev/ttySO 
jika menggunakan serial atau /dev/ircomm0 
jika menggunakan infrared. 


Prosedur Pengujian “Linux Ready” 
Sebuah PC atau notebook yang berpredikat “Linux Ready”, berarti semua peripheral standar erti 


Untuk wwdial, Anda bisa mengedit file 
/etc/wvdial.conf, dan isi dengan: 
(Modem8J 
Modem — /dev/ttySs9 
Baud - 115200 
SetVolume —- 9 
Dial Command —- ATDT 
Initl — ATZ 
Init3 — ATM9 
FlowControl - CRTSCTS 
IDialer IM3GprsJ 
Username - gprs 
Password - im3 
Phone - “99xxx1# 

Stupid Mode — 1 

Initl — ATZ 

Init2 — ATOG V1 E1 S9-9 &C1 &D2 
#FCLASS-9 

Init3 —- AT#CGDCONT-1,IP, 
?”vww.indosat-m3.net” 

Inherits - Modemg 


Mudah sekali, bukan? Sekarang jalankan: 
# wdial IM3Gprs & 


Dan Anda pun terkoneksi ke Internet 
dan mobile lagi! Asyik, bukan? 


sound card, kartu jaringan, dan modem dapat berfungsi sebagaimana mestinya mulai instalasi sebula 
distro Linux dilakukan. Distro Linux yang kami gunakan dalam pengujian “Linux Ready” adalah Knoppix 
3.7, Mandrakelinux 10.1, Fedora Core 2, dan SUSE LINUX 9.1.—Red. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


SWITCH 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


DVD R/RW 


Spesifikasi Hardware 


GIGABYTE 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Surecom Manufaktur Gigabyte 

Model EP-805SX Model GO-W1616C 

Protokol CSMA/CD Tipe Internal 

Metode Transmisi Store-and-Forward Interface Enhanced IDE (ATAPI) 

Transfer Rate Half-Duplex: 100/10Mbps: Full-Duplex: 200/20Mbps Format Media CD/DVD --/- R/RW, RAM, DL 

RAM Buffer 384 Kbytes Kecepatan Membaca 16x (DVD), 40x (CD) 

MAC Address Table 2K Kecepatan Menulis 16 (DVD--R/-R), 4x (DVD-RW/-RW), 4x DL 
Harga US$18,00 Harga US$125,0 

Kontak Asia Raya, Telp. (021) 601-8488 Kontak Nusantara Eradata, Telp. (21) 601-8218 
Situs www.surecom.com.tw Situs www.gigabyte.com.tw 


| 4 omunikasi yang lancar an- 
tarkomputer dalam sebuah 


jaringan tentu sangat diperlukan. 
Siapapun tidak menginginkan 
pengiriman data yang tidak 
sampai ke tujuan atau terjadi 
kerusakan pada paket data yang 
dikirim. 

Agar lalu-lintas pengiriman 
paket data antarmesin dapat 
berjalan lancar, di sana switch 
berperan. Kali ini kami men- 
guji mini switch 5-port dari 
Surecom. Dengan ukuran yang 
mini—kira-kira sebesar telapak 
tangan—seri EP-8055X ini lebih 
memiliki bentuk yang menarik 
dari pada saudara kembarnya 
EP-805AX dan mudah dalam 
pengaturannya, karena tidak ter- 
lalu mengambil banyak ruang. 

Karena hanya terdiri dari 
5-port, maka switch ini hanya 
diperuntukkan pada jaringan 
kecil, yaitu maksimal lima mesin 
PC. Benarkah gak bisa untuk ja- 


ringan besar? Tidak juga, karena 
switch ini juga dapat dipergu- 
nakan untuk menghubungkan 
maksimal lima sub-jaringan. 
Hmm...menarik. 

Switch ini telah lulus standar 
IEEE802.3x, half-duplex dalam 
backpressure dan mode operasi 
full-duplex dalam mengontrol 
flow jaringan. Dengan fitur-fi- 
tur tersebut, lalu-lintas jaringan 
menjadi lebih efisien. NEWS 


Perlengkapan 20” 
ki 2 Performa 3596 
Handling 596 


Layanan 56 


Harga 356 


Hasil Pengujian 

Perlengkapan NIGIIIIIN7 14 
Handling MESEILLILILU) 48 
Layanan "1//////// MO 
Harga "1/////// / MSI) 
Performa 19999999017 20 


arna hitam biasanya me- 
Wa perhatian orang 
yang melihatnya. Begitu juga 
kesan pertama ketika melihat 
DVD R/RW produk Gigabyte 
ini. Gigabyte? Ternyata produ- 
sen motheboard dan video card 
terkenal ini ingin dianggap eksis 
dalam produk DVD R/RW. 
Dilihat dari kompatibilitas 
yang ditawarkan, DVD R/RW 
ini mampu bekerja dengan me- 
dia-media data yang ada, dari 
DVD-ROM, DVD-R, DVD--R, 
DVD-RW, DVD--RW, serta ten- 
tu saja segala media CD. Hanya 
saja kekurangannya, produk ini 
belum mendukung DVD-RAM. 
Yang berbeda ketika meli- 
hat drive ini adalah ukurannya 
yang berbeda dengan drive lain- 
nya. DVD R/RW dari Gigabyte 
ini memiliki ukuran yang lebih 
pendek. Tentu saja ini menggem- 
birakan bagi pemilik casing kecil 
alias low profile. 


www.infolinux.web.id 


Beberapa bonus disertakan 
pada produk ini. Jika warna hitam 
tidak sesuai dengan mood Anda 
hari ini, Anda bisa mengganti be- 
zel dengan yang warna putih yang 
disertakan sebagai bonus. 

Sayangnya, produk ini be- 
lum menyertakan software yang 
berbasis Linux. Tapi tidak perlu 
risau, karena di dunia Linux ter- 
dapat cdrecord yang powerful, 
atau k3b dengan GUI. NEWS 


Perlengkapan 205 Performa 356 


Kompatibilitas 2596 
Harga 25Y6 
Layanan 5Y6 

Hasil Pengujian 

Perlengkapan NNNMMM6:/://7 7,0 
Kompatibilitas NNI999901)7 8,8 
Layanan MIEEILILILILL 49 
Harga MENEEALLN7 15 
Performa OL// 1/1 MM 


INFOLINUX 04/2005 17 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ETHERNET CARD 


IEEE 1394 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Surecom Manufaktur STLab 

|Model EP-320X-R1 8B Model PCI-IOFW874-2S 

|Standar IEEE 802.3 10BASE-T dan IEEE 802.3u 100BASE-TX Chipset NEC single-chip IEEE 1394 controller uPD72874 
System Clock Up to 33MHz Data Transfer Rate 1394a 100/200/400Mbps, OHCI 1.1 

Host Data Bus 32-bit Bus Mastering Bus PCI 2.2 32 bit, 33 MHz, 3.3 V 

Power Management ACPI & PCI Support Konektor 3 buah eksternal dan 1 buah internal 1394 6-pin 
Wake on LAN - Support Up to 63 devices, hot swap, Power class 0012/1) 
|Harga US$5,00 Harga US$16,00 

IKontak Asia Raya, Telp. (021) 601-8488 Kontak Asia Raya, Telp. (021) 601-8488 

ISitus www.surecom.com.tw Situs - 


pa gunanya Anda mema- 

sukkan komputer Anda ke 
dalam sebuah jaringan jika tidak 
dilengkapi dengan kartu ether- 
net. Karena kartu ethernet inilah 
yang menjadi pintu komunikasi 
komputer Anda dengan kom- 
puter lainnya dalam sebuah 
jaringan. 

Kali ini kami menguji produk 
kartu ethernet dari Surecom. 
Banyak fitur ditawarkan oleh 
ethernet yang oleh Linux dike- 
nali sebagai RealTek RTL8139 
Beberapa fitur di antaranya 
Single-chip controller dengan 
PCI local bus spec. 2.2, dukun- 
gan full-duplex pada kedua ke- 
cepatan, yaitu 10 MB dan 100 
MB, dukungan auto-negotiation 
yang berguna untuk pemilihan 
kecepatan secara otomatis. 

Hanya saja, seri EP-320X- 
RI ini tidak mendukung fitur 
Wake On LAN tidak seperti seri 
EP-320X-RI1. Tapi, kebutuhan 


18 INFOLINUX 04/2005 


akan fitur ini juga masih kurang. 
Karena, banyak admin yang ti- 
dak menginginkan komputer 
clientnya menyala tiba-tiba. 

Kami tidak menemui masalah 
apapun ketika menguji kartu 
ethernet ini. Pengiriman paket- 
paket data ukuran apapun tidak 
mengganggu performa dari kar- 
tu ethernet. Tentu saja dibarengi 
dengan dukungan jaringan yang 
mantap pula. NEWS 


Perlengkapan 2096 
ii 4 Performa 3546 


Handling 546 


Layanan 5Y6 


Harga 3546 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan NINNOON///7/7 7,4 


Handling MENEILULILUI 48 
Layanan "11/11 // NO 
Harga "1//1////// MUI) 
Performa "11/1111 / MM 


lat koneksi multimedia 

IEEE1394 (atau yang dike- 
nal sebagai Firewire oleh Apple 
Computer, dan iLink oleh Sony) 
memberikan fitur-fitur seperti 
hot swapping, performa berke- 
tinggi, 
peer-to-peer, dan mudah untuk 


cepatan komunikasi 


dijaringkan—mampu  meng- 
hubungkan hingga 63 buah device 
secara bersamaan! 

Alasan munculnya standar 
IEEE1394 adalah agar device 
atau peripheral lainnya dapat 
terhubung dengan komputer 
hanya dengan memasangnya 
pada port 1394. Tidak perlu 
repot untuk membuka kasing 
dan menambahkan kartu pada 
motherboard. 

IEEE1394 produk dari STLab 
ini memiliki tiga buah port pada 
bagian belakang, dan sebuah 
port pada bagian dalam. Hanya 
saja, port bagian dalam (J4) sal- 
ing berbagi dengan port pertama 


www.infolinux.web.id 


1) di bagian belakang, sehingga 
jika keduanya terhubung dengan 
device, hanya port Jl saja yang 
akan berjalan. Jadi, walaupun 
terdapat empat buah port, na- 
mun hanya tiga buah maksimal 
yang dapat digunakan. 

Pengenalannya di Linux juga 
tanpa hambatan. Kami meng- 
gunakan distro Knoppix 3.7 
dan langsung dapat menikmati 
IEEE1394. NEWS 


Perlengkapan 20y5 
Performa 3596 


Handling 596 


Layanan 5Y6 


Harga 3595 
Hasil Pengujian 
Perlengkapan ' NNNNNN///7/7 7,4 


Handling MENEILLLILLI 4,8 
Layanan MIEALILILILLI 50 
Harga "11/11/1111 IP 
Performa "1111/1110 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Hasil Tes dan Ulasan Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Spesifikasi Hardware 


Manufaktur Remingtons 600A Manufaktur Gama 

Model M-600 Model S-XT650AVR 

Kapasitas (VA) 600 VA (360 Watt) Kapasitas (VA) 650 VA 

Input Voltage Range 220 V (AC) Input Voltage Range 220-240 V (AC) 

Output Voltage 220 V (AC) Output Voltage 220-240 V (AC) 

Tipe Baterai Lead Acid (baterai kering) Tipe Baterai Lead Acid (baterai kering) 

Dimensi Berat 4,2 kg Dimensi Berat 7 kg 

Harga US$60,00 Harga US$50,00 

Kontak PT Elkanusa Sangga Data, Telp. (021) 390-0008 Kontak PT Mitra Sarana Cemerlang, Telp. (021) 301-07730 
Situs www.upsremingtons.com Situs www.jempolan.com 


ebutuhan akan UPS tidak 
| lagi untuk 
mesin-mesin yang harus me- 
nyala selama 24 jam. UPS yang 
digunakan juga harus mempun- 
yai ketahanan yang baik. 

UPS produk dari Reming- 
tons ini memiliki perlindun- 
gan diri agar tidak mengalami 
kerusakan. Apabila kerja UPS 
ini mencapai kondisi overload, 
suara alarm pun dikeluarkan 
secara terus menerus oleh UPS, 
dan beberapa lama kemudian 
melakukan shutdown sendiri. 

Hanya dengan bentuk yang 
sederhana, UPS ini dilengkapi 
kase yang terbuat dari plastik. 
Hal ini bagus untuk pengguna 
agar merasa aman dan terlind- 
ung dari arus listrik. Fuse AC 
pada UPS ini terdapat secara ra- 
pi dan tersembunyi dengan baik 
di bawah input AC. 

Instalasi yang mudah juga 
diberikan UPS berwarna hitam 


dengan logo tanda “tak hingga” 
di bagian depan. Anda tinggal 
memasang kabel dari PC ke outlet 
AC pada UPS dan menghubung- 
kan kabel UPS ke listrik luar. Dan 
UPS pun sudah berfungsi. 

Lama waktu yang diperlu- 
kan oleh baterai UPS ini untuk 
bertahan apabila listrik dalam 
keadaan mati adalah sekitar 9 
menit. NEWS 


Perlengkapan 1096 


Performa 2076 


Handling 156 


Layanan 5Y6 
Kualitas 304 


Harga 20Y6 


Hasil Pengujian 


Perlengkapan NNM)//////////7 


Handling MENERIBLLUI 10 
Layanan MENERIRLLUI 1,0 
Harga MENEROLLLU 6 
Kualitas MEEEATALLU) 10 
Performa "1//7// 7 NU 


PS produk Gama ini mem- 
berikan fitur-fitur yang 
menarik, antara lainnya adalah 
port komunikasi RS-232 serta 
port antipetir RJ-11. Dengan 
dilengkapi fitur untuk mengak- 
ses UPS secara remote dari PC, 
sehingga Admin dapat menge- 
tahui status dari UPS, seperti 
apakah UPS telah menggunakan 
power dari baterai, dan kondisi 
UPS. Dengan fitur ini, pengguna 
dapat mempersiapkan aksi pe- 
nyelamatan sebelum daya dari 
baterai UPS tersebut habis. Dan 
waktu yang dibutuhkan baterai 
ini untuk bertahan adalah sekitar 
9 menit. Memang tidak terlalu 
lama, tapi cukup, bukan? 
Bentuknya yang terbilang 
standar dengan warna dominan 
putih, namun UPS atau Un- 
interruptible Power Supply ini 
dapat menampung power yang 
besar, lebih besar dari UPS ke- 
banyakan, yaitu 650 VA. 


www.infolinux.web.id 


Hanya saja belum dileng- 
kapi software yang diperuntuk- 
kan bagi Linux. Sehingga, harus 
mencari applikasi-aplikasi open 
source yang banyak tersedia di 
Internet untuk menikmati fitur- 
fitur yang ditawarkan UPS ini. 
Salah satunya adalah NUT (Net- 
work UPS Tools) dengan cli- 
ent Gnome UPS Monitor atau 
KNut Client. AEWS 


Perlengkapan 106 


Performa 20y6 


Handling 15Y6 


Layanan 56 
Kualitas 306 


Harga 2075 


Hasil Pengujian 


Perlengkapan FIIIIIAAN7/ 8, 
Handling "11/11 / 7 MN 
Layanan O1/1//// MNNI 
Harga "1//// 1/1 NN 
Kualitas "11/11/1177 M3 
Performa MEBORAAILU/ Ui 


INFOLINUX 04/2005 19 


Ulasan Distro 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


SERVER 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


2AA20 06 


Location: |(IS file:/usr/share/pixmaps/gdm-foot-logo.png 


Y. Shell- Konsole -Shell-1 
ea Devices 
#GICD-ROM 


Session Edit View Bookmarks 
Ig “| @rFloppy 


@ shell 


#El Hard Disc (hda5) I/ 


fe (bone. 


SERVER 


GOD | hioi!192.160:1-1a2jadmnistatusiphp 


Da 
(ref S kpul.kantor.lan - Current Status l 


Current Status 


55 This pfoe displays realtime status Information ofyour system, For snsedi and effelenty, any 
1 1) mallable physical memory (RAM) Is usedto seed Up le Inroughput and aecess times. In other 
words, you usually ses your hhysical memory Usage at9096 ar hioher. “@ Hala 


Tr 


) 
anonieal Hostnama 


kepulkantorlan Device Rensived 


Network Usage 


ta 11072 K8 
cina 20076 Ke 
1rooa Ka 
st Ooo Ke 


Memory Usage 


mpe 
Physical Memoy 


Diaesmap Box 


Perosnt Capacity 


tem Us - 
PR JasamB 20512 MB 25n00 MB 


soas7mB 000 Ke soae7 MB 


' S3 Idswnda2 
Iboot 08 #dswndat 


Idevshm  Amp3s none 


Totats 


Fr used siza 
230 c8 aga sn 
aro me 0072mB 


Box 125.03 MB 125.03 MB 


200 c8 ac0c2 


Spesifikasi Distro 


Pembuat Lorma Colleges IT Services Department Pembuat Point Clark Networks 

Situs linux.lorma.edu Situs www.clarkconnect.org 

Lisensi GPL Lisensi GPL 

Kernel 2.4.26 Kernel 2.6.9 

Desktop KDE 3.2.3 Desktop - 

Office KOffice 1.3.1 Web Apache 2.0.51, PHP 4.3.10, Webalizer 2.01 

Internet Firefox 1.0, Thunderbird 0.9 Mail Sguirrelmail 1.4.4, SpamAssassin 3.0.1, Postfix 2.1.5 
Server Samba 3.0.4, DHCP 3.0 Keamanan Sguid 2.5.STABLE5, Snort 2.2.0, IPtables 1.2.9, Privoxy 3.0.3 
Multimedia Xmms 1.2.10, Xine 0.99, Mplayer 1.0, Real Player 10 Database MysOL 4.1.8 

Game - Server Samba 3.0.10, ProFTP 1.2.10, CUPS 1.1.20, DHCP 3.0.1 
Tool Tool-tool LTSP Tool Tool-tool ClarkConnect 


ebuah kampus di negeri te- 
ea kita, Filipina, yaitu 
Lorma College, menghasilkan 
Linux buatan yaitu Lormalinux, 
yang memang dibuat untuk 
memenuhi kebutuhan institusi 
pendidikan dan mahasiswanya. 

Kali ini, kami menguji Lor- 
malinux 5 LTSP-Server edisi 
Slackware 10.0. Karena meru- 
pakan edisi Slackware, maka 
proses instalasi yang ditampil- 
kan mirip dengan proses instala- 
si Slackware, yaitu berupa tampil- 
an teks yang mungkin tidak akan 
menarik dan menyusahkan buat 
pemula namun sangat cocok di- 
gunakan untuk belajar. 

Bentuknya yang hanya ter- 
diri dari satu buah CD instalasi, 
namun Lormalinux penuh de- 
ngan paket-paket yang memang 
dibutuhkan, seperti Gaim atau 
Kirc untuk chatting, berselan- 
car di Internet dengan Firefox 


20 INFOLINUX 04/2005 


1.0, Thunderbird sebagai e-mail 
client, serta Rdesktop untuk 
melakukan koneksi remote desk- 
top dari komputer lain, slapt-get 
untuk update paket-paket me- 
lalui repositori Slackware. 
Bagaimana dengan paket- 
paket LTSP? Semua paket LTSP 
ternyata sudah terkonfigurasi, 
sehingga tidak perlu lagi men- 
jalankan skrip atau mengedit 
LTSP-LTSP yang ada, kecuali pe- 
ngaturan kartu ethernet. Tetapi 
kita masih bisa mengkonfigurasi 
ulang LTSP. Tool skrip Itspcfg 
yang disediakan oleh Lorma- 
linux pada CD instalasi yang 
memudahkan penggunaannya 
untuk melakukan konfigurasi 
sendiri pada LTSP. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: 

kelas Pentium atau Athlon 
Harddisk — Minimum: 500 MB 
Memory Minimum: 128 MB 


inux memang penuh de- 
| Gw kejutan. Salah satunya 
adalah distro ini. Memang masih 
ada distro lain yang memberikan 
tawaran lebih baik, seperti Red 
Hat atau SUSE dalam hal server. 
Hanya saja, harganya mungkin 
belum terjangkau untuk usaha 
bisnis kelas menengah maupun 
kecil. ClarkConnect menawar- 
kan harga yang murah atau 
bahkan gratis untuk mengubah 
sebuah PC standar menjadi se- 
buah server, gateway, dan fire- 
wall dedicated. 

Karena, yang gratis biasanya 
lebih menarik bagi semua orang, 
kami pun menguji ClarkCon- 
nect Home Edition yang gratis. 
Dengan berbasis Red Hat, in- 
stalasi distro ini terasa mudah. 
Ada dua macam instalasi, yaitu 
apakah ingin membuat sebuah 
gateway dan server atau hanya 
server saja. 


www.infolinux.web.id 


Seperti halnya sebuah mesin 
router, konfigurasi dilakukan 
melalui web dengan mengakses 
port 82. Tampilan konfigura- 
sinya pun menarik dan sangat 
mudah digunakan. 

Kami mencoba server web, 
ftp, proxy, file sharing, dan lain- 
lain dan semua berjalan dengan 
baik. Kami pun mencicipi fi- 
tur bandwidth limiter dan block 
banner iklan, dan hasilnya pun 
memuaskan. Fitur logging dan 
report juga tersedia, sehingga 
kita bisa melakukan monitor- 
ing kegiatan-kegiatan apa saja 
yang terjadi pada waktu-waktu 
tertentu, dan ini penting untuk 
melacak sesuatu yang mungkin 
mencurigakan. NEWS 


Kebutuhan Hardware 


Processor Minimum: 

kelas Pentium atau Athlon 
Rekomendasi: 3 GB 
Minimum: 128 MB 


Harddisk 
Memory 


Ulasan Software 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


NETWORKING/DIAGNOSTIC 


NETWORKING/MISC 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell - Konsole (lali 


Site Transfer Tools Settings Help 


(| aa snei | 


Spesifikasi Software 


Als oa Usesgule 


File 7“ 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
08 Folde 
47 MB Unkni 
3.8 MB Unknd 
29 MB Unkni 
4.0 MB Unkng 
3.3 MB Unknd 
33 M8 Unkne 
4.0 MB Unkni 
4AMB Unkni 
4.2 MB Unkni 
3.6 MB Unkni 


Name ( Size 


--gaon Jovi 
.-FaBoyzone 
--@3pritney Spears 
—-F3cammomile 


Name Size File Type Modified Permissions Owner Group Link 


Spesifikasi Software 


Pembuat Gerard Paul Java criker@mozcom.com» Pembuat Julian Rockey xkfs@jrockey.com» 
Situs http://iptraf.seul.org/ Situs http://jrockey.com/develop/kfs 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi libncurses Dependensi X, KDE 
System e CPU setara Pentium II System e CPU setara Pentium III 
Reguirement @ RAM sebesar 64 MB Reguirement e RAM sebesar 128 MB 

» Ruang kosong harddisk 1 MB » Ruang kosong harddisk 1 MB 


D' Linux, kita mengenal 
puluhan tool untuk kebu- 
tuhan network monitoring atau- 
pun network diagnostic. Ham- 
pir semua tool tersebut datang 
dengan tampilan yang membuat 
sebagian besar pengguna kom- 
puter menghindari mengguna- 
kannya. Cara penggunaanya pun 
umumnya luar biasa unik. Oleh 
karena itu, yang menggunakan- 
nya juga umumnya adalah para 
admin-admin jaringan yang 
(mungkin terpaksa) telah mem- 
pelajarinya. 

Iptraf memiliki cerita yang 
berbeda. Secara fungsionalitas, 
aplikasi ini luar biasa. Sebagai 
tool network diagnostic, aplikasi 
ini patut diberikan dua acungan 
jempol. Kita dengan mudah 
dapat mengamati traffic jari- 
ngan per interface, ataupun per 
paket, ataupun sesuai dengan fil- 
ter yang dapat kita berikan. He- 
bat sekali. Dan, yang lebih hebat 
lagi, semuanya disajikan dalam 


22 INFOLINUX 04/2005 


user interface berbasis ncurses 
yang luar biasa indah dan efek- 
tif. Benar-benar menarik. Peng- 
guna yang datang dari dunia 
MS-DOS/Windows akan dapat 
beralih dengan mudah. 

Anda 
memeriksa kondisi lalu lintas 


benar-benar dapat 
jaringan Anda. Anda juga dapat 
melihat summary atau mendetil. 
Semuanya mudah untuk dilaku- 
kan. Dan, apabila masih belum 
mengerti, sebuah dokumentasi 
lengkap siap membantu Anda. 
Killer! ANop 


Fungsionalitas 4596 Dokumentasi 2074 


Fitur tambahan 
359 


(g 


Hasil Pengujian 


Fungsionalitas N/II/9N9117 9,8 
Fitur Tambahan IIIII III V1 
Dokumentasi 'NIIIIIIOIN 2,6 


enulis selalu kagum dengan 

kesederhanaan Windows XP 
dalam melakukan sinkronisasi 
file yang kita inginkan. Dengan 
demikian, kita dapat bekerja off- 
line dengan mudah. Semuanya 
dapat dilakukan dengan satu 
dua klik, dan, dapat dilakukan 
dengan sederhana. Pengguna 
yang mobile dapat bergerak le- 
luasa tanpa harus kehilangan 
data yang tersinkron. 

Dari sisi teknologi dan ke- 
mampuan, Linux juga bisa. Bah- 
kan, mungkin jauh lebih cang- 
gih. Masalahnya adalah, terlalu 
kompleks. Mungkin harus atur 
sana sini, menjalankan perintah 
tertentu dengan argumen ter- 
tentu dan lain sebagainya. Hal 
ini jelas mempersulit Linux me- 
masuki desktop global. 

Masalah offline working ini 
ingin dibuat lebih sederhana 
oleh program kfs. Kfs adalah 
program untuk sinkronisasi file 
yang berjalan di desktop KDE. 


www.infolinux.web.id 


Secara umum, user interface- 
nya cukup mudah dipahami, 
walaupun beberapa istilah yang 
digunakan terlalu kompleks. Kfs 
juga dapat bekerja melakukan 
sinkronisasi dengan berbagai io 
slave milik KDE yang canggih 
tersebut. 

Pertama kali menjalankan, 
program ini mungkin tampak 
sedikit rumit. Namun, setelah 
terbiasa, Anda dapat mengambil 
keuntungan sinkronisasi file an- 
tar dua sistem dengan cara yang 
lebih sederhana. ANop 


Fungsionalitas 456 User interface 2096 


Fitur tambahan 
359 


( 


Hasil Pengujian 

User Interface NIININNINN/7 9,0 
Fungsionalitas NIIIII9910/7 9,1 
Fitur Tambahan N99999191919/7 9,0 


Ulasan Game 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ACTION/ARCADE 


3D Pong 


3dpong 


Spesifikasi Game 


Khunphan 


Spesifikasi Game 


Pembuat Bill Kendrick «bill@newbreedsoftware.com» Pembuat Wolfgang Schwotzer 
Situs http://www.newbreedsoftware.com/3dpong/ Situs http://geocities.com/khunphangame/ 
Lisensi GPL Lisensi GPL 
Harga Gratis Harga Gratis 
Dependensi X Dependensi X, SDL, GL 
System e CPU setara Pentium II System e CPU setara Pentium III 
Reguirement e RAM sebesar 64 MB Reguirement e RAM sebesar 128 MB 
# Ruang kosong harddisk 1 MB @ Ruang kosong harddisk 10 MB 


D pong adalah permainan X 
3 sederhana yang mengambil 
tema permainan pukul memu- 
kul bola, namun dalam inter- 
face 3D. Namun, bukan berarti 
permainan ini akan disajikan 
dalam gambar-gambar 3D yang 
menarik. Permainan ini lebih 
mengarah hampir pada ketepa- 
tan dan kecepatan Anda dalam 
menerapkan strategi permainan. 

Sebagai konsekuensinya, grafik 
disajikan dengan sangat seder- 
hana. Tidak ada satu pun elemen 
yang ditampilkan mirip dengan 
keadaan sesungguhnya. Hampir 
semuanya diwakili dengan garis, 
yang membentuk tampilan 3D 
secara keseluruhan. Anda ber- 
main dalam satu ruangan. 

Suara dimungkinkan dan cu- 
kup baik. Namun, Anda harus 
memberikan parameter tersendiri 
ketika ingin menikmati suara di 
permainan ini. Sedikit kompleks. 

Anda dapat memainkan game 
ini melawan rekan Anda, mela- 


24 INFOLINUX 04/2005 


wan komputer ataupun melawan 
gravitasi. Ya. Boleh dikatakan, 
gravitasi adalah elemen yang pent- 
ing di permainan ini. Anda bisa 
membuat lemparan bola dipen- 
garuhi oleh gravitasi bumi (lantai) 
ataupun gravitasi yang tergantung 
pada langit-langit ruangan (hal ini 
aneh sekali, namun, di permainan 
semuanya mungkin). 

Permainan ini, walaupun 
tampak sederhana, penuh dengan 
fitur. Anda juga dapat memaink- 
an permainan ini lewat jaringan, 


apabila diinginkan. ANop 


Fitur tambahan 20”6 


Grafik 40 


Suara 40yo 


Hasil Pengujian 


Grafik O1//// LN 
Suara "11/1111 JIN 
Fiturtambahan NN9990191011/7 8,8 


hunphan adalah per- 
k mainan puzzle tradisional 
bangsa Thailand yang disajikan 
dalam interface 3D dan secara 
keseluruhan sangatlah men- 
arik. Bagi Anda yang menyukai 
permainan puzzle yang dapat 
digunakan untuk mengasah 
otak, permainan ini sangat co- 
cok Anda miliki dan mainkan. 
Beberapa dari kita mungkin 
sudah mengenal permainan ini 
dengan nama lain. 

Anda akan disajikan sebuah 
penampung yang berisikan ban- 
yak balok. Tidak semua penam- 
pung tersebut terisi oleh balok. 
Dan, tugas Anda adalah me- 
mindahkan balok (disebut juga 
token) paling besar ke lokasi ter- 
tentu. Waktu akan mempenga- 
ruhi, tentunya. Pemindahan ba- 
lok secara cepat dapat dilakukan 
dengan mouse dan mendukung 
operasi drag and drop untuk pe- 
mindahan yang mungkin ke ber- 
bagai arah. 


www.infolinux.web.id 


Tampilan permainan ini 
cukup memikat. Semuanya 
disajikan dengan gaya khas 
3D. Hanya sayangnya, ada satu 
kelemahan tampilannya adalah 
program ini tidak menggambar 
detil token dengan baik sehing- 
ga terkesan agak kasar. Namun 
secara umum, animasi-animasi 
dan efek yang ditampilkan san- 
gatlah indah. Suaranya juga ba- 
gus dan cukup menggetarkan. 

Cobalah permainan ini, dan 
hati-hatilah jangan sampai lupa 
waktu. ANop 


Fitur tambahan 20y6 


Grafik 40yo 


Suara 40yo 


Hasil Pengujian 


Grafik "1////// / NG) 
Suara "11/11 1/1 MR) 
Fitur Tambahan III III II 9.2 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ADMIN 


SEKURITI 


Ulasan Buku 


PANDUAN 


SLAMMING 
SPAM 


A Guide for System Administrator 


Spesifikasi Buku 
Pengarang  Kirk Bauer Pengarang Robert Haskins, Dale Nielsen Pengarang David Allen 

Penerbit Apress Penerbit Pearson Penerbit Syngress 

Tebal 600 halaman Tebal 432 halaman Tebal 1512 halaman 

Terbit September 2003 Terbit Januari 2005 Terbit | Oktober 2004 

Harga US$49,99 Harga US$31,99 Harga US$49,95 

ISBN 1-59059-212-3 ISBN 0-13146-716-6 ISBN 11-93183-639-6 

Bonus - Bonus - Bonus CD Skrip-skrip migrasi Windows ke Linux. 


ekerjaan administrasi memang sangat 

merepotkan, apalagi dengan berbagai 
tugas yang harus selesai tiap hari, seperti 
back-up data, melakukan patching, updat- 
ing, dan sebagainya. Apalagi jika semua tu- 
gas itu dilakukan secara manual, tentu akan 
memakan waktu yang lama dan waktu isti- 
rahat akan menjadi impian saja. 

Pada buku Automating UNIX and Linux 
Administration, kita mempelajari bagaimana 
untuk melakukan tugas administrasi secara 
otomatis. Tentu saja hal tersebut terdengar 
sejuk di telinga para admin. Buku ini mem- 
berikan bocoran caranya dengan mengeks- 
plorasi tool-tool yang ada dan menawarkan 
contoh-contoh nyata. 

Berbagai teknik, metode, dan tool dita- 
warkan dalam buku ini yang dapat mem- 
bantu seorang administrator mengatur se- 
buah sistem tunggal yang terbukti powerful 
dengan multisistem. Baik sistem-sistem itu 
berupa desktop, server, atau cluster Beo- 
wulf, semuanya dapat menikmati kenik- 
matan dari otomatisasi dari buku ini. 

Pembahasan otomisasi dalam buku ini 
meliputi berbagai hal, mulai dari pembuat- 
an skrip login dan shell, bagaimana meng- 
otomatisasi dan mengustomisasi instalasi, 
konfigurasi sistem otomatis, men-sharing 
data di antara sistem, pemeliharaan sistem, 
monitoring sistem, meningkatkan sekuriti 
sistem, hingga backing-up, dan mengemba- 
likan data. NEWS 


Wa spam memang sangat menge- 


salkan. Bukan hanya bagi penerima 
spam saja, tapi juga memusingkan admi- 
nistrator, karena load-nya yang sangat besar 
sehingga mempengaruhi kinerja sistem. 

Pada buku ini, kedua penulis yang me- 
mang merupakan administrator sistem dan 
pejuang perlawanan spam yang berpengala- 
man mengajarkan kepada kita bagaimana 
mengatasi wabah yang satu ini. Buku yang 
khusus bagi administrator sistem yang 
bertugas di daerah “perbatasan” memberi- 
kan berbagai solusi bagaimana cara untuk 
mendeteksi, mengatur, dan menahan spam- 
spam yang masuk ke lingkungan Linux atau 
lingkungan Windows. 

Dengan pembahasan yang mendalam 
dan berfokus pada dunia administrator, bu- 
ku ini juga mencakup tool-tool open source 
yang sangat berguna untuk mengurangi 
dampak spam, seperti tool SpamAssassin. 
Berbeda dengan banyak buku lainnya yang 
membahas mengenai spam namun dikhu- 
suskan bagi para end-user. 

Secara keseluruhan, buku ini menga- 
jarkan bagaimana mengimplementasikan 
metode anti-spam pada sisi client (meliputi 
mail client Unix, Outlook, Outlook Express, 
dan Eudora), dan juga pada sisi server se- 
perti SpamAssassin untuk memutuskan 
bagaimana kemungkinan bahwa sebuah e- 
mail tersebut adalah merupakan spam atau 
bukan. NEWS 


www.infolinux.web.id 


Keenan untuk berpindah ke Linux 
adalah cara yang tepat. Karena banyak 
sekali faktor yang menguntungkan dengan 
berpindah ke Linux. Namun, masih banyak 
perusahaan yang bimbang untuk mengam- 
bil keputusan itu. Mungkin karena berbagai 
kerepotan yang mungkin akan dihadapi. 
Buku dari Syngress ini dapat membantu 
agar proses migrasi menjadi lebih efisien, 
menyeluruh, dan penuh dengan fitur, serta 
yang terutama efektif dalam penggunaan 
biaya dengan memanfaatkan skrip-skrip 
migrasi dan kumpulan-kumpulan pelatihan 
yang terbaik yang memang dikumpulkan 
oleh penulis setelah sebelumnya melakukan 
migrasi pada perusahaan besar maupun ke- 
cil selama beberapa tahun. 

Buku ini juga menjelaskan bagaimana 
melakukan migrasi dari Microsoft Active 
Directory dan Exchange Server, dan menam- 
bahkan fitur-fitur antivirus/antispam secara 
gratis. Pada bab lain, juga membahas peren- 
canaan proses migrasi yang akan dilakukan 
agar dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, 
pada CD, kita ditawarkan skrip-skrip untuk 
melakukan migrasi secara otomatis, serta 
solusi-solusi untuk antivirus/anti-spam. 

Para administrator sistem akan sangat 
terbantu dengan buku ini, karena menye- 
diakan segala informasi untuk melakukan 
migrasi. Dan yang lebih menarik, skrip- 
skrip yang berfungsi untuk melakukan mig- 
rasi ke Linux secara otomatis. Aa EWS 


INFOLINUX 04/2005 25 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam E-mail Client 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Noprianto 


IDEKS 


E-MAIL CLIENT 

Evolution 1.4.6 27 
Kmail 1.6.2 27 
Mozilla Mail 1.6 28 
Mozilla Thunderbird 0.5 28 
Sylpheed 0.9.10 claws 29 
Balsa 2.0.16 29 
Kriteria: 


Kami memiliki empat kriteria dalam “Adu 
Software” kali ini. Yang pertama-tama 
adalah fungsionalitas dengan porsi 404. 
Kami berpendapat bahwa setiap e-mail cli- 
ent harus mampu menyajikan fungsionalitas 
yang baik kepada penggunanya. Mudah, in- 
dah, dan banyak fitur aneh, kalau tidak bisa 
mengirim e-mail dan attachment dengan 
baik, tentunya agak aneh. 

Kriteria kedua adalah UI. Tidak semua 
pengguna e-mail client adalah peminat 
komputer. Dan, UI yang bagus menjadi pen- 
ting karenanya. Kami memberikan porsi 
3076 untuk UI. 

Fitur tambahan (2096) menjadi kriteria 
ketiga. Selain dari fungsionalitas utama, 
e-mail client yang memiliki fitur tambahan 
akan mendapat nilai tambah yang cukup 
baik. Evolution menambahkan beberapa 
poin ke dalam skor karena beberapa fitur 
tambahannya. 

Kriteria terakhir adalah dokumentasi. 
Tidak semua pengguna langsung memaha- 
mi penggunaan Suatu e-mail client. Dan, do- 
kumentasi memiliki peran cukup penting di 
sini. Kami memberikan porsi 1076. 


26 INFOLINUX 04/2005 


Adu Software 
E-mail Client 


Ipoh yndon ye 


C4 24 


Mozilla Mail - nop@nop.org 


Dyiphsed. 


LANS 


1 aman dahulu, pengirim surat dan pe- 
nyedia layanan mungkin tidak akan 
pernah membayangkan bahwa wak- 
tu berhari-hari yang dibutuhkan dalam pe- 
ngiriman surat kini dapat dipersingkat men- 
jadi beberapa detik, dengan kepastian sampai 
sangat besar dan dapat dienkrip. 

E-mail, suatu terobosan teknologi yang lu- 
ar biasa. Beberapa negara bahkan sudah tidak 
lagi menggunakan teknologi store and forward 
SMS dan menggantikannya dengan e-mail. 

Dari sisi client, pengguna mengakses e- 
mail-nya, setidaknya kita mengenal: webmail 
dan e-mail yang diakses dengan e-mail cli- 
ent. Pada webmail, pengguna mengakses e- 
mail menggunakan web browser. Web brows- 
er tersebut lalu menampilkan interface bagi 
penggunanya untuk bekerja dengan e-mail. 

Cara mengakses e-mail mempergunakan 
e-mail client memiliki sejumlah kelebihan 
seperti fleksibel dan penggunanya dapat me- 
nikmati sejumlah fitur, paling tidak interak- 
tivitas yang baik. Cara yang satu ini memang 
juga memiliki kekurangan, seperti cukup ter- 
gantung dengan desktop yang digunakan. 

Dalam “Adu Software” kali ini, kita mem- 
perbandingkan berbagai e-mail client yang 
saat ini sangat, mulai, atau masih populer. 
Dari sekian banyak pilihan, akhirnya kami 
mencomot Evolution, Kmail, Mozilla-Mail, 
Thunderbird, Sylpheed, dan Balsa. Evolution 
mungkin berlebihan apabila disebut hanya 
sebagai e-mail client, namun, kami hanya 


www.infolinux.web.id 


memperhatikan fungsi e-mail client-nya dan 
integrasi contact-nya. 

Banyak hal menarik yang terjadi sela- 
ma pengujian. Kasus yang paling menarik 
barangkali adalah lahirnya Thunderbird. 
Thunderbird berada pada urutan ketiga, 
di bawah Evolution, sang pemenang dan 
Kmail. Skor yang didapat Thunderbird rupa- 
nya hanya berbeda 0.01 poin dengan Kmail. 
Bandingkan kenyataan ini dengan umur 
Thunderbird yang masih begitu muda. 

Thunderbird, suatu fenomena ajaib dalam 
peperangan di dunia software. Dengan su- 
karela pengguna Mozilla merasa wajib untuk 
meninggalkan Mozilla Mail dan berpindah 
ke Thunderbird. Cerita ini bisa Anda temu- 
kan di cukup banyak studi kasus di Internet. 

Lahirnya Thunderbird sendiri saja sudah 
cukup mengagumkan. Mozilla Foundation 
membuktikan fleksibilitasnya sebagai foun- 
dation yang sudah cukup besar dan sukses. 
Bahwa pasar membutuhkan aplikasi yang lebih 
ramping dan fokus, bukan gemuk dan lamban 
seperti Mozilla, dimengerti dengan baik oleh 
komunitas ini. Maka, lahirlah Firefox—seke- 
jap berhasil meraup begitu banyak donasi dan 
popularitas—dan Thunderbird. 

Siapa saja sepertinya harus tanggap de- 
ngan perubahan. Begitu juga dengan kantor 
pos, yang apabila tidak meningkatkan ser- 
visnya dengan nilai tambah yang menggoda 
user, suatu saat pengiriman surat kertas akan 
menjadi hal yang sudah tidak populer. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


E-MAIL CLIENT 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam E-mail Client 


E-MAIL CLIENT 


Inbox - Ximian Evolution 


File Edit View Actions Tools Search Help 


etokKa 


0 new, 1 selected, 1 totall 


|| | (gear 


Subject 
Ximian Evolutiof 


maar IT Isubject: Welcome to Ximian Evolution! 
Date: 25 june 2002 14:45:00 40300 


new , - 
sa piy @B Reply to All CR) Forward 
Kontan an (2 Sg Para (3 
Eisave As GritAtttS | 
Eolder » 
Go to Folder GrlxG UJI 
From 
“Import. Ctrl 
@ Print Preview 
Sprint. Garip 
@ Work Offine 
x dose Griew |, inc. cevove@ximian.comb 
do Grig | Evolution Users cevolve@ximian comb 


@& Mail - Kontact 


File Edit View Go Folder Message Tools Settings Help 


ad 0 Bo 


(EKOMA » com poser Kontact RBT 


Message Edit View Options Attach Tools Settings Help 


4 Folder V 
Be UD 


DO Ok AR MA openece (plugin 3 15) 


1, outbox Kej | 


@Asent-mail cc 


Summary inbox 
| Btrash 


ad are now performed on all 
: now possible for example to 
Josing it and deleting the 


Subject 


A drafts 


| 
P / @searches 


Tasks S 


Getting Started 


Ry, Ximian is proud to welcome you to Ximian Evolution, a complete system for 


"' managing your communications and personal information 


On the left of the Ximian Evolution window is the Shortcut Bar, with icons for ach of your primary tools: Summary, Inbox, 
Calendar, Tasks, and Contacts. You can click on those icons to jump from one tool to another. For more detailed information 
management, activate the Folder Bar by selecting Folder Bar from the View menu, 


| For a complete guide to using Ximian Evolution, select Table of Contents or Getting Started in the Help menu. 


Spesifikasi Software 


Ximian chttp://www.ximian.coms 


http://www.ximian.com/products/evolution/ 


GPL 


Gratis 


X, GNOME 


@ CPU setara Pentium III 
@ RAM sebesar 128 MB 


# Ruang kosong harddisk sebesar 30 MB 


Au dahulu kala, Evolution, 
telah berusaha 
dirkan e-mail client kelas tinggi 


mengha- 


yang bisa tampil dan memiliki 
fungsi yang sama atau melebi- 
hi e-mail client populer seperti 
Outlook misalnya. Dan, saat ini, 
tahunan kemudian, Evolution 
benar-benar mewujudkan cita- 
citanya. 

“Adu 
yang kami tampilkan kali ini, 


Dalam Software” 
Evolution berhasil duduk se- 
bagai juara pertama, menga- 
lahkan 
Kmail. Hal ini ditunjukkan 


saingan terdekatnya, 
dengan selisih poin kurang leb- 
ih 0,9. 

Evolution datang dengan 
banyak fasilitas selain e-mail. 
Untuk adilnya, kami mengang- 
gapnya sebagai fitur, kecuali ad- 
dress book, yang kami anggap se- 
bagai fungsionalitas dasar. 

Secara 


umum,  fungsio- 


nalitas dasar kegiatan e-mail 


dapat dipenuhi dengan baik 
oleh Evolution. Begitu juga de- 
ngan pernak-pernik tambahan- 
nya. Semenjak Novell melepas 
konektor ke Exchange di bawah 
GPL, produk ini kian lengkap 
dan menggoda dengan hadirnya 
konektor ini. 

Semua fungsionalitas dan fi- 
tur tambahannya disajikan dalam 
interface yang ramah. Evolution 
benar-benar luar biasa sebagai e- 
mail client plus. Aa 


Dokumentasi 106 

User interface 
3007 Fitur 
tambahan 2075 


Fungsionalitas 406 
Hasil Pengujian 


71777777718 


User 


hilinclude (compared to KMail 


ct container application. 
btats. 
the composer 


tt, sort stable deletion 


necluding new tool bar 


Column: 1 (Line: 1 Peta 


-« MN « | 


Spesifikasi Software 


“Individual IMAP folders can be checked for new mail. 
« Ignore Thread and Watch Thread 

» Messages can have more than one status. 

« More flexible layout (no message pane or panes side by side) 


Tim Kmail «http://kmail.kde.org» 


http://kmail.kde.org 


GPL 


Gratis 


X, KDE 


e CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 
e Ruang kosong harddisk sebesar 25 MB 


mail adalah juara kedua 
dalam “Adu Software” kali 
ini. Kmail adalah e-mail client 
yang luar biasa untuk desktop 
KDE. Integrasinya dengan KDE 
dan kehadirannya sebagai part 
Kontact semakin mengukuhkan 
posisinya sebagai e-mail client 
paling andal di dunia KDE. 
Permasalahan user inter- 
face, tentunya sudah tidak per- 
KDE 


mendapat skor cukup tinggi. 


lu dipertanyakan lagi. 


Hanya sayangnya, ada satu 
kelemahan yang bagi sebagian 
pengguna mungkin merupa- 
kan kelebihan: menu yang ter- 
lalu lengkap dan pernak-pernik 
window utama yang seharusnya 
bisa dikurangi. 

Apabila ingin merebut se- 
dikit saja bagian kue sistem 
operasi desktop yang selama 
ini dikuasai oleh Windows, ke- 
sederhanaan harus senantiasa 


diperhatikan. 


www.infolinux.web.id 


Fungsionalitas dasar dapat 
dipenuhi dengan baik. Kmail 
juga datang dengan berbagai 
fitur yang jauh melebihi tugas- 
nya sebagai e-mail client. Kami 
terus terang sangat bangga de- 
ngan fitur dan kelengkapan 
yang dimilikinya. 

Bagi pengguna yang masih 
awam, Anda selalu bisa mengan- 
dalkan dokumentasinya yang 
cukup lengkap dari e-mail cli- 
ent ini. 4 


Dokumentasi 10Yo 

User interface 
3007 Fitur 

tambahan 20Y4 


Fungsionalitas 40Y6o 


INFOLINUX 04/2005 27 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam E-mail Client 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


E-MAIL CLIENT 


E-MAIL CLIENT 


"» nop@nop.org - Mozilla “-lalx 
1 File Edit View Go Message Enigmail Tools Window Help 

mi S3 LL AG GS OB lin! 
Ny CabnsComom Darma Wow WenifAl Forward Tas ara Tinta 


Name 

ai nop@nop.org, 
1 Inbox 
& orafts 
E3 Templates 
€9 Sent 
@ Trash 

D M Local Folders 


(GI) Read messages 


Accounts 


(Search messages 


Mozilla Mail - nop@nop.org 


(8) Compose a new message 


ES View settings forthis account 


Ra Sreate a new account 


Advanced Features 


#9) Manage message filters 


Mozilla Foundation «drivers@mozilla.org» 


http://www.mozilla.org/ 


MPL, GPL 


Gratis 


X, Mozilla 


e CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 


@ Ruang kosong harddisk sebesar 10 MB 


ntuk masalah Internet dan 
Yaa bengeknya, Mozilla 
adalah gudangnya. Semua ke- 
butuhan ada di gudang tersebut, 
termasuk e-mail client. Setiap 
Mojzilla 
dengan segala kelebihan dan 
kekurangan Mozilla. Andal, con- 
figurable, 
minta ampun. 


komponen datang 


namun lambatnya 


Dari sisi userinterface, Mozilla 
Mail patut mendapatkan pujian, 
walaupun, dalam beberapa hal, 
menjadi terlalu kompleks dan 
bisa memusingkan pengguna 
awam. 

Sementara dari sisi fungsio- 
nalitas, tidak perlu diragukan la- 
gi. Walaupun tidak berlebihan, 
Mail, 
Anda dapat lancar bekerja de- 


mengandalkan Mozilla 


ngan e-mail. Beberapa fitur me- 
mang datang bersama Mozilla 
Mail, namun tidak sebanyak 
software lain yang kita adukan 
kali ini. 


28 INFOLINUX 04/2005 


Sayangnya, Mozilla Mail be- 
lum bisa menduduki posisi ti- 
ga besar. Mozilla Mail (posisi 
keempat) harus kalah sedikit 
(0,07) point dari saudara mu- 
danya, Thunderbird, yang be- 
rada pada posisi ketiga. 

Permasalahan utamanya 
adalah user interface. E-mail cli- 
ent ini bisa Anda andalkan apa- 
bila Anda selalu bekerja dengan 
Mojzilla suite dan malas berpin- 
dah-pindah aplikasi. 


Dokumentasi 10Y4 

User interface 
sa Fitur 
tambahan 20Y4 


Fungsionalitas 40Yo 
Hasil Pengujian 
User Intertace SIIINNNNNI S4 
(fungsionalitas 1////// / MG 


# Inbox for nop@nop.org - Mozilla Thunderbird -lalx 


File Edit View Go Message Enigmail Tools Help 


b d 4 "3 » N 0 -H 
Get Mail Write Address Book Stop & 
Folders view: Pati (TJ Subject or Sender contains: | | | 
AN ag Pen Saja | subiect Jss|sender Ja |oate ca 

& Drafts 

(2 Templates 

@h Sent 

(GI Trash 
HIP Local Folders 

. A HB n “ 
Welcome to Mozilla Thunderbird! | 3 


Mozilla Thunderbird is a powerful open-source mail and news client, supporting advanced 
junk mail detection and other useful features. 


Features 


@ E-mail and Newsgroups 4 
Unread: 0 | Total: 0 


Spesifikasi Software 

Mozilla Foundation «drivers@mozilla.org» 
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/ 
MPL, GPL 

gratis 

X, pustaka-pustaka Mozilla 


e CPU setara Pentium III 
» RAM sebesar 128 MB 
@ Ruang kosong harddisk sebesar 50 MB 


N | ozilla Foundation adalah 
salah satu contoh lem- 


baga yang peduli akan adanya 


fungsional. Hal ini terlihat dari 
fungsionalitas dan fitur yang di- 
tawarkan. Dan, semua hal terse- 
perubahan, mempelajari dan 
Tidak banyak 


lembaga yang bisa begitu saja 


but dibungkus dengan sebuah 
menyikapinya. user interface yang ramah dan 
mudah dimengerti pengguna e- 
mail. 

Thunderbird dalam bebera- 


pa hal memang masih kalah dari 


menerima bahwa produknya 
terlalu besar dan gemuk. Agar 
laku dan mampu merebut pas- 
ar, harus lebih ramping, dan Evolution atau Kmail. Namun 
fokus. Lahirnya Firefox dan 
Thunderbird 


kan betapa hebatnya Mozilla 


sebagai pemain baru, presta- 
memperlihat- si Thunderbird patut diacungi 


jempol. 4 


Foundation. 

Thunderbird dalam wak- 
tu singkat segera mengalah- 
kan Mozilla Mail. pada “Adu 
Software” kali ini, Thunderbird 
berada posisi 
Hebatnya, selisih terhadap juara 


Dokumentasi 10Y4 

User interface 
Hk Fitur 

tambahan 20Y4 


Fungsionalitas 404 


pada ketiga. 

Hasil Pengujian 

User Interface SIINITINAN 

Fungsionalitas SIIIINANAN S5 
r Tambahan IIIIII TIA 25 


kedua, Kmail, hanyalah terpaut 

0,01 poin. Luar biasa sekali. 
Harus diakui, Thunderbird 

cukup mampu mengakomodasi 


Dokumentasi SIIIFFNNI// 92 


kebutuhan penggunanya akan 


e-mail client yang ringkas dan 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


E-MAIL CLIENT 


ADU SOFTWARE 


Perbandingan Enam E-mail Client 


File Edit View Message Tools Confguration Help 


#5 Accountl - Sylpheed version 0.9.10claws 


809.8. B.LU.. ic 
Ca cma | Sena" Temat 
Aan F3 Tana — Size (Bl 
g 
Dylphced, 
TIGA 


version 0.9.10claws 
GTK4 version 1.210 

Operating System: Linux 2.615-7.108-default (666) 

U npted-in teatures: gakepikbutIPVB Iconv comprace GNuPG OpenSSLLDAP JPilot GNu/as ———————— —.) 

1 Copyright (C) 1999-2003 Hirayuki Yamamoto chiro-y@ken.ne jp» 


http:/claws.syiphesd.ora/ 


sither version 2, or (at your option) any later version. 


GPGME is copyright Z001 by Wemer Koch sdagin@gnu.org» 


(This program is free software, you can redistributs it and/or modify it under the terms 
of tne GNU General Public License as published by Ine Free Sofhware Foundation, 


(This program is distributed in the hope that itwill be useful, but WITHOUT ANY, 


& 


tj 
Hb- Aecounti 


Hiroyuki Yamamoto chiro-y@kcn.ne.jp» 


http://sylpheed-claws.sourceforge.net/ 


GPL 


Gratis 


gpgme, aspell, perl, python, GTK-- 


e CPU setara Pentium III 
@ RAM sebesar 64 MB 


e Ruang kosong harddisk sebesar 10 MB 


A nda menginginkan sebu- 


ah mail client yang super 
ringan, tidak tergantung pada 
aplikasi besar tertentu atau desk- 
top tertentu, namun harus tetap 
fungsional dan kalau bisa banyak 
fitur? Cobalah sylpheed. 

Ya, sylpheed, juara kelima ki- 
ta dalam “Adu Software” kali ini 
memang ringan, tidak tergan- 
tung pada aplikasi besar seperti 
Mozilla atau tidak tergantung 
pada desktop besar seperti KDE, 
dan yang penting merupakan 
mail client yang baik dan seka- 
lian kaya fitur. 

User interface-nya terkesan 
ramai, penuh istilah teknis dan 
sekaligus tampil paling kasar 
dibandingkan kelima software 
lainnya. Dalam beberapa hal, 
pengguna baru perlu lebih ba- 
nyak belajar untuk dapat meng- 
gunakan sylpheed dengan lan- 
car. 

Apabila Anda bisa mengam- 


bil keuntungan dari desain UI 
Sylpheed, maka Anda akan dapat 
bekerja dengan cepat. 

Fungsionalitas yang dimiliki 
Sylpheed sangat baik, dan fitur 
yang datang bersamanya juga 
cukup memanjakan penggu- 
nanya. 

Sekali lagi, apabila Anda ingin 
sedikit susah untuk mendapat- 
kan email client yang langsung 
muncul ketika Anda memang- 
gilnya, cobalah Sylpheed.@ 


Dokumentasi 106 

User interface 
Tn Fitur 
tambahan 2075 


Fungsionalitas 406 


Hasil Pengujian 


Spesifikasi Software 


Tim Balsa &http://balsa. 


IM ———— ea 
" Balsa Preferences 
File Edit View 
| Mail Servers | address Books | Mail Options |ispiay |speting | mise | startup | 
cek Remote Mailbox Servers 
, Type Mailbox Name: d 
sat“ SNN —— 
Sinbox Modify 
$Ssentbox 
Draftbox Delete 
Goutbox 
@trash 
Snop Local Mail 
'momemopimai Ge) |erowse 
outgoing Mail 
Remote SMTPServer — flocalhost:25 
User 
Pass Phrase 
Use TLS (never gl 
Certificate Pass Phrase 
(Oz 2 Je) 
& - 
Shown mailbox: Inbox with O messages, O new 


gnome.org/» 


http://balsa.gnome.org/ 


GPL, lisensi lain 


Gratis 


X, GNOME 


» RAM sebesar 128 MB 


@ CPU setara Pentium III 


e Ruang kosong harddisk sebesar 10 MB 


dia e-mail client khas 


ni 
GNOME. Tidak semua peng- 
GNOME membutuh- 
kan Evolution. Beberapa meng- 


guna 


anggapnya terlalu kompleks, 
menganggap Sylpheed terlalu 
sederhana, membenci produk 
Mozilla, anti-KDE. 
Mereka mungkin akan menoleh 


serta 


dan setia kepada Balsa. Balsa 
merupakan e-mail client untuk 
GNOME. 

Beberapa tahun yang lalu, 
pengguna pernah jatuh cinta 
dengan Balsa—entah karena ala- 
san apa—dan menggunakannya 
cukup lama. 

Saatini, Balsa sudah berkem- 
bang jauh sekali. User interface- 
nya menjadi lebih mudah di- 
ikuti, termasuk oleh pengguna 
yang awam. Balsa juga tampil 
cukup sederhana dan fungsio- 
nal. 

Berbagai kebutuhan fungsi 
dasar e-mail disertakan dengan 


www.infolinux.web.id 


baik oleh Balsa. Dan, beberapa 
fitur tambahan senantiasa me- 
lengkapi e-mail client satu ini. 

Secara umum,  sebenar- 
nya, apabila Anda mengguna- 
kan GNOME dan anti kepada 
Evolution atau Mozilla, mung- 
kin bisa mencoba e-mail client 
yang satu ini. 

Hanya sayangnya, — dalam 
“Adu Software” kali ini, Balsa 
harus puas menempati posisi 


bontot. A 


Dokumentasi 10Y5 
User interface 

301 Fitur 
tambahan 20y4 


Fungsionalitas 40Y6 
Hasil Pengujian 
User Interface FIIIINANA// 9.2 
gsion "1111111 1 IE 
Fitur Tambahan YYNNNNANN// 9,2 


"1///// // II 


INFOLINUX 04/2005 29 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Clark Connect 3:08 
'Smootnwall/210) 
VegalStrike/0:4-3 


CD1 
/Distro 
Smoothwall-2.0 


/Fun/Games 
Barrage-1.0.2 


/Edukasi 
Kana No Ouiz-1.2c 


/Email Client 
Pine-4.62 
Thunderbird-1.0 


Vegastrike-0.4.3 


/Fun/KDE 
Color Schemes 
Icon 


Improvements 
Karamba 


/Fax 
Gfax-0.7.0 


/File Sharing 
Simple Samba 
Commander-1.1.1 


Screensaver 
Themes /Installer& 
Uninstaller 
CD2 Paco-1.8.3 
/Backup 
VembuStoreGrid 1.0 | /Lisensi 
/Browser /Networking 
Epiphany-1.4.8 iptables-1.3.0 
Firefox-1.01 
/PENTING 
/Database 
Postgresgl-8.0.0 /Server/Proxy 


Sguid-2.5 


/Driver/Modem 
HSF. Conexant /Server/Webserver 
NetoDragon Apache 
SmartLinkV90-92 

(Tools 
/Driver/Printer Libtool-1.5.14 
Turboprint Nmap-3.81 
/Driver Tutorial 
Siemens 

/Update 
/Driver/Videocard | FC3 
ati-fglrx-3.8.25 Mandrake-10.1 
Nvidia-6629 SUSE-9.2 


30  INFOLINUX 04/2005 


Michael Speck 
http://lgames.sourceforge.net/ 
GPL 

X11, SDL, SDL mixer 


ah, Permainan ini mungkin dapat 


menghilangkan sejenak penat Anda 
selepas mengerjakan tugas yang menum- 
puk. Pada Barrage, misi utama Anda adalah 
membunuh dan menghancurkan sebanyak 
mungkin target yang ada dalam jangka wak- 
tu 3 menit. 

Anda dapat mengontrol senjata yang 
dapat mengeluarkan tembakan kecil mau- 
pun granat besar ke arah para tentara, mobil 
jeep, maupun tank. Hal ini dapat Anda laku- 
kan dengan cara point-to-point. Tapi, jangan 
lupa untuk terus mengisi ulang peluru bila 
sudah kehabisan, atau Anda akan balik ter- 
tembak. Untuk mengisi ulang peluru, Anda 
membutuhkan sekitar setengah detik. 

Barrage memang agak bertemakan aksi 
kekerasan, karena itu lebih baik jangan bi- 
arkan si kecil turut memainkan game yang 
didistribusikansecaragratisini. Tampilannya 
sangat mirip dengan Command&Conguer, 
hanya terdapat sedikit perbedaan. Sedang 
untuk urusan suara, si pembuatnya benar- 
benar membedakannya, kecuali bagian font- 
nya yang diambil dari Karl Bartel. 

Untuk dapat menjalankan ini di sistem 
operasi Linux, Anda mesti memiliki SDL, 
dan SDL Mixer agar tersebut tidak bisu. 
Jika Anda bingung dengan depedensi-nya, 
buka saja di http://libsdl.org. Selamat men- 
coba! ASu 


www.infolinux.web.id 


BROWSER 


Epiphany Dev Team 
www.gnome.org/projects/epiphany 


| 2 ta aplikasi yang dapat Anda gu- 
nakan untuk browser Internet memiliki 
fitur-fitur yang beragam, kompleks. Mau 
melakukan hal dengan cepat dan efisien, 
salah-salah malah bikin pusing. Karena 
itu, meskipun sistem operasi Linux memi- 
liki banyak aplikasi browser namun aplikasi 
yang satu ini tidak kalah bergunanya. Bukan 
berarti simpel tapi kemampuannya juga 
simpel, bukan? 

Epiphany merupakan browser yang 
sangat sederhana dan mudah untuk Anda 
gunakan. Hal ini dapat Anda buktikan dari 
tampilannya yang sederhana. Meskipun 
demikian, Epiphany cukup powerful. Ap- 
likasi yang masuk ke dalam paket Gnome 
Desktop ini memiliki basic engine Mozilla. 

Satu lagi yang terpenting, aplikasi ini 
bebas untuk Anda gunakan, alias gratis. 
Epiphany berada di bawah lisensi GPL. Nah, 
melegakan bukan ketimbang Anda menggu- 
nakan aplikasi lain, terlebih lagi yang digu- 
nakan pada sistem operasi Windows? Kocek 
di kantong berhamburan? tidak lagi. 

Kekurangan aplikasi ini terletak pada si- 
fatnya yang tidak dapat stand alone. Artinya 
untuk dapat menjalankan Epiphany Anda 
mesti memiliki aplikasi lain terinstal di 
komputer Anda, dalam hal ini Mozilla. Tapi, 
untungnya Motzilla juga berada di bawah li- 
sensi GPL, nah, lagi-lagi gratis. NSu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


EDUKASI 


Kana no guiz! 


Choplair-network 

http://www.choplair.org/ 

GPL 

Python, GTK--" and PyGTK" (“: not mandatory) 


ntuk mahir berbagai macam bahasa 


memang susah-mudah. Susah, karena 
selain mempelajari bahasa yang bersangkut- 
an, kita juga mesti mengetahui kebudayaan 
darimana bahasa tersebut berasal. Mudah. 
karena tanpa perlu belajar terlampau serius, 
dalam artian selalu membawa-bawa buku 
ke mana Anda pergi, seperti menonton film 
ataupun yang lainnya. 

Dengan Kana no guiz, Anda dapat bela- 
jar bahasa di mana saja termasuk di dalam 
sistem operasi Linux. Program yang diper- 
untukkan bagi dunia pendidikan ini dapat 
memudahkan Anda yang kesulitan dalam 
menghafal bahasa Jepang, Kana (Katakana 
dan Hiragana), karena metode belajarnya 
ditampilkan melalui kuis. 

Sederhana saja, Kana akan dimunculkan 
secara acak, lalu kita mesti memilih trans- 
kripsi Romanji mana yang tepat untuk tiap 
Kana. Ada beberapa pilihan, tapi hanya akan 
ada satu jawaban yang tepat. 

Program ini dapat dijalankan pada 
sistem operasi Linux dan Windows. Syarat- 
nya, Anda juga mesti menggunakan inter- 
face-interface yang berbeda-beda (GTK - 
atau Tkinter). 
Anda konfigurasikan sendiri. Gambar-gam- 
bar pada Kana telah dikategorikan ke dalam 
SVG dan ditempatkan di bawah naungan 
lisensi Free Art. ASu 


Beberapa menunya dapat 


EDITOR & IDE 


Toobor Ind Tok Wirdo tep, 
2 Gno-dsb-nUwawIn» 
semi Cookiesom | 08pto " |VO keegexpy | Oe di 4? X 


Bodran | Como | 200 TENIS 


prane rms) 
Ga 


Kaameicooes IG nasa TWwicati 


sdh Software 
bua' ActiveState 
http://www.ActiveState.com/Komodo 
GPL 


plikasi yang diberi nama Komodo ini 

berfungsi untuk melakukan pengedit- 
an terhadap open source language. Selain 
editing, Anda juga dapat melakukan debugg- 
ing, atau pengetesan suatu aplikasi pada 
Perl, PHP, Pyhton, Tcl, dan XSLT. 

Komodo menawarkan proses editing 
untuk pemakai komputer atau sistem ope- 
rasi Linux pada tingkat mahir. Fitur-fitur 
andalannya antara lain, highlighting syntax 
lebih dari 26 macam bahasa, seperti: APDL, 
Asnil, Autolt, Asm, Avenue, Bash, CLW, ES- 
cript, Erlang, Forth, Gui4Cli, Kix, Lout, dan 
lain-lain. Ada juga fitur pengecekan dan 
pearl auto-completion, pengontrolan terha- 
dap source code, CGI emulation, templates, 
dan membantu meningkatkan performa 
Linux. Pada versi 3.1 ini fitur-fitur barunya 
sudah termasuk interface GTK2-, kecepa- 
tan melakukan debugging dengan Phyton. 
Cukup banyak, bukan? Bagi yang masih 
tidak tahu bagaimana cara menggunakan 
Komodo, uniknya aplikasi ini memberikan 
demostrasi secara praktis. 

Phyton debugger-nya ditulis ulang ke 
dalam paket Phyton yang umum, dan men- 
cakup ekstensi yang ditulis dalam bahasa C, 
sehingga memperlancar penampilan pada 
aplikasi-aplikasi besar, maupun aplikasi 
yang menggunakan GUI toolset, seperti hal- 
nya wxPython. ASu 


www.infolinux.web.id 


SOFTWARE PILIHAN 
Software Pilihan CD Edisi Ini 


INSTALLER 


| Sesslon Eat View Bookmarks Satings Help 


»8 ss0rtEo ali 


David Rosal 
http://paco.sourceforge.net 
GPL 

GTK-4--2.0 (optional) 


| “daan dalam menginstal sebuah 
aplikasi? Gunakan saja aplikasi yang 
kami tawarkan ini. Paco berfungsi untuk 
melakukan manajemen saat Anda mengin- 
stall suatu aplikasi dari bentuk source code, 
maupun sistem LSF. Dengan kata lain, Anda 
dapat mengetahui file-file apa saja yang ter- 
install di dalam komputer. Paco memiliki 
script yang disebut superpaco, yang dapat 
menginstall rpm, dpkg atau paket binary 
slackware, kemudian menambahkannya ke 
dalam database. 

Paco memiliki basis metode Symlink se- 
perti halnya Stow, Toast, Depot, dan Friends 
guna merekam segala kegiatan yang dilaku- 
kan oleh paket instalasi tersebut. Secara 
tehnikal, Paco menggunakan pendekatan 
yang mirip dengan Checklnstall. Suatu lib- 
rary dimasukkan terlebih dahulu sebelum 
proses instalasi dimulai, dan juga selama 
instalasi berlangsung. Library ini bertugas 
merekam sistem yang berubah. Tapi, ber- 
beda dengan Checkinstall, Paco tidak men- 
ciptakan rpm ataupun paket dpkg. 

Meskipun tampilan utamanya berbentuk 
command line, tapi bagi yang tidak terbiasa, 
aplikasi ini juga menyediakan tampilan ber- 
bentuk GUI, GTK- interface. Unutk meng- 
aktifkan mode ini syaratnya mudah saja, 
Anda tinggal menambahkan GTK---2.0 ke 
dalam komputer Linux Anda.r ASu 


INFOLINUX 04/2005 31 


SOFTWARE PILIHAN 


Software Pilihan CD Edisi Ini 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


FILE SHARING 


Spesifikasi Software 

F t Rafal Michniewicz 
http://smbc.airm.net 
GPL 


Samba 


Vega Strike Project 
http://vegastrike.sourceforge.net 
GPL 

OpenGL 


BACKUP 


Spesifikasi Software 

Pembuat Lakshmanan Narayan 
http://www.vembu.com/Sstoregrid/ 
Commercial 


Intel Pentium, 128 MB RAM, 2 GB disk 


AT mungkin sudah mengenal Samba, 
aplikasi yang dapat digunakan untuk 
browsing, baik lokal maupun Internet. Nah, 
Simple Samba Commander bukan lawan 
tandingnya, tapi justru menambah kemam- 
puan aplikasi Samba yang Anda miliki. 

Jika menggunakan Simple Samba Com- 
mander, Anda dapat melakukan brows- 
ing dalam bentuk teks mode, namun tetap 
dengan bantuan aplikasi Samba yang sudah 
terlebih dahulu terinstal di sistem operasi 
Anda. 

Selain dapat Anda gunakan untuk brows- 
ing, Simple Samba dapat juga digunakan 
untuk menemukan file atau folder yang 
berada di komputer Anda maupun local 
area. Untuk urusan download maupun up- 
load, aplikasi ini juga dapat digunakan. Kali 
pertama atur pilihan secara local maupun 
remote, lalu mulailah download. Jika proses 
download Anda mati mendadak tanpa di- 
ketahui, maka secara otomatis aplikasi ini 
dapat melakukan resume. Jadi, Anda tidak 
mesti khawatir. 

Lagi pula, bug yang terdapat pada find 
file function di versi terdahulu sudah di- 
betulkan. Kini, Anda dapat menemukan file- 
file pada workgroup, komputer, katalog, dan 
lain sebagainya. Bug-bug lainnya, seperti 
mengubah ukuran Simple Samba, display 
status, juga sudah berjalan sempurna. NSu 


32 INFOLINUX 04/2005 


emar menerbangkan pesawat? Anda 
eri menyukai permainan ini. Vega 
Strike bukan pesawat biasa, tapi sebuah pe- 
sawat ruang angkasa. Anda akan merasa be- 
rada di sebuah ruang dalam pesawat ruang 
angkasa, tepatnya ruang kemudi. Kapten- 
nya adalah Anda. 

Vega Strike adalah permainan aksi 3d 
OpenGL RPG yang diperuntukkan bagi 
sistem operasi Linux. Tapi, Anda masih 
dapat memainkan Vega Strike di sistem ope- 
rasi Windows. 

Awalnya Anda akan ditempatkan di pe- 
sawat cargo model lama, sebelum akhirnya 
Anda memiliki cukup uang cash untuk 
membeli. Anda akan mendapatkan uang 
setelah menyelesaikan misi-misi yang di- 
berikan kepada Anda. 

Konsepnya lumayan, apalagi dengan 
tampilan grafiknya. Sayang untuk memain- 
kan Vega Strike Anda membutuhkan RAM 
tinggi, video card yang mampu menampil- 
kan grafik dengan sempurna. 

Ada baiknya sebelum memulai, Anda 
membaca terlebih dahulu file manual yang 
disediakan. Setiap menu yang ada di dalam 
permainan agak membingungkan, karena 
tidak menggunakan istilah-istilah umum. 
Kelebihan utama Vega Strike, Anda tidak 
perlu membayar mahal, paling-paling biaya 
untuk pembelian majalah ini. ASu 


www.infolinux.web.id 


omputer tidak selamanya “sehat”. Ter- 

kadang ada saja masalah yang muncul, 
apalagi setelah kita melakukan instalasi soft- 
ware baru. Akhirnya, Anda lagi-lagi mesti 
mem-format harddisk. Padahal banyak data 
penting Anda yang tidak boleh hilang se- 
dikit pun. Karena itu, seperti kata pepatah, 
“sedia payung sebelum hujan”. 

Ada baiknya, Anda melakukan back-up 
terhadap semua data. Salah satu caranya 
adalah dengan menggunakan aplikasi ber- 
nama Vembu StoreGrid. Fungsinya adalah 
untuk mem-back-up data dekstop, laptop 
tanpa perlu menggunakan tambahan hard- 
ware apapun. Caranya, dengan mengirim- 
kan data di komputer Anda ke komputer 
lain dalam satu jaringan network. 

Aplikasi ini pun mudah untuk diguna- 
kan. Tampilannya berbentuk sebuah brows- 
er dengan tampilan grafis yang lumayan. 
Selain itu, Vembu juga dapat melakukan 
back-up secara otomatis bila terjadi peruba- 
han pada file maupun folder Anda. File atau 
folder yang di-back-up akan terlebih dahulu 
di-compress sehingga tidak terlalu memakan 
tempat komputer tujuan. 

Meskipun dijalankan pada sistem operasi 
Linux, namun aplikasi gratis ini juga dapat 
digunakan untuk mem-back-up Windows 
registry, Windows system file, ataupun Out- 
look. ASu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Info CD 


Sekilas Info tentang Isi CD 


Sebelum menggunakan CD InfoLINUX, sebaiknya lihat daftar isi CD dan informasi-infor- 


masi penting mengenai isi CD untuk membantu Anda. 


Direktori PENTING 


Program-program yang disertakan di CD 
merupakan rilis terbaru, dan biasanya 
dibuat menggunakan library-library terbaru 
dan program-program pendukung lainnya 
agar dapat terinstalasi dengan baik (yang 
biasanya disebut “dependency”), dan 
mungkin tidak tersedia pada Linux yang 
Anda gunakan sekarang. Kami berusaha 
menyediakan library-library dan program- 
program pendukung tersebut sebanyak 
mungkin, akan tetapi karena keterbatasan 


ruang CD, kami tidak mampu menyediakan 
semuanya. 

Library-library terbaru dan program-pro- 
gram pendukung tersebut kami sediakan di 
direktori “PENTING” dalam CD. 


Format paket 

Ada beberapa tipe paket instalasi program 
di Linux, seperti rpm, deb atau apapun, kami 
akan berusaha untuk menyediakan semua 
tipe tersebut dalam CD jika memungkinkan. 


Langkah-langkah instalasi 


Paket ISO 

Cara yang paling cepat untuk membakar sebuah file image ISO ke CD adalah dengan meng- 

gunakan aplikasi cdrecord. Sebelumnya, Anda harus sebagai root untuk melakukan ini. 
Pertama, cari alamat dari CD-Writer Anda dengan perintah: 

# cdrecord -scanbus 


Perintah tersebut akan memberikan keluaran letak device Anda, berupa tiga angka pada 
kolom paling kanan, misalkan 0,3,0. Sekarang Anda membakar dapat membakar file image 
ISO dengan perintah: 

# cdrecord dev-9,3,9 -v /direktori/tempat/ISO 


Untuk menyederhanakan perintah tersebut, Anda bisa memasukkan pengaturan ke dalam 
file /etc/cdrecord.conf, yaitu: 
Merk-9,3,0 32 16M 
CDR. DEVICE-Merk 


Pada pengaturan di atas, dicontohkan kecepatan device Anda 32x dan ukuran buffer 
16MB. Sekarang untuk membakar file ISO, Anda dapat menggunakan perintah 
# cdrecord -v /direktori/tempat/ISO 


Pada alternatif lain, Anda bisa menggunakan aplikasi k3b (http://k3b.sourceforge.net) 
dengan tampilan GUI. Pertama klik pada menu Tools -- CD -- Burn CD Image. Kemudian, 
masukkan letak file image ISO pada kolom “Image to Burn”, yaitu klik pada icon map dise- 
belah kanan kolom masukan. Anda dapat memasukkan opsi-opsi lainnya sesuai keinginan 
Anda untuk membakar file ISO ke CD, seperti “Speed”, “Copies”, dan opsi-opsi lainnya. Dan 
untuk memulai proses pembakaran, klik pada tombol “Start”. Dan sekarang Anda bisa ber- 
santai-santai terlebih dahulu sambil menunggu proses pembakaran file ISO ke CD selesai. 

Selain itu, Anda juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi dengan tampilan GUI lainnya, 
seperti ggombust, xcdroast, dan lain-lain. 


www.infolinux.web.id 


Tipe-tipe paket 


Jika Anda masih baru di lingkungan 
Linux, mungkin akan kebingungan me- 
lihat file-file dan ekstensi-ekstensi yang 
berbeda-beda pada file-file paket insta- 
lasi Linux. Paket-paket tersebut dapat 
diidentifikasikan berdasarkan nama file- 
nya dan biasanya hanya dengan melihat 
ekstensi file-nya. 
program-4.4.4.i386.rpm 

Ini adalah paket instalasi binary rpm, dan 
didesain untuk berjalan pada sistem x86. 
program-4.4.4.i386.deb 

Seperti di atas, tapi berupa paket binary 
debian. 

program-4.4.4-4rh73.1686.rpm 

Paket binary rpm, tapi didesain khusus un- 
tuk Linux Red Hat versi 7.3. 
program-4.4.4-4mdk.i386.rpm 

Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
Mandrake. 
program-4.4.4-4suse82.i586.rpm 
Sama, tapi didesain khusus untuk Linux 
SUSE 8.2. 
program-devel-4.4.4.i386.rpm 

Paket instalasi versi development. 
program-4.4.4.tar.gz 

Ini biasanya merupakan source code. 
program-4.4.4.tgz 

Seperti di atas, tgz merupakan penyingka- 
tan dari tar.gz. 

program-4.4.4.tar.bz2 

Sama, tapi menggunakan sistem kom- 
pressi bzip2. 

program-4.4.4.src.rpm 

Ini juga merupakan source code, tapi 
dalam bentuk rpm agar mudah untuk 
diinstal. 


CD RUSAK? 

Apabila CD yang diterima tidak terbaca 
atau rusak dan Anda merasa rugi dan 
ingin menggantinya. Hubungi kami melalui 
e-mail ke redaksi@infolinux.co.id. 


INFOLINUX 04/2005 33 


UTAMA 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Serba-serbi Back-up di Linux 


7 etika penulis masih di SMU, ada sa- 


0 tu hal, yang berkaitan dengan ma- 
BM Nesalah back-up, yang penulis ingat 
sampai sekarang. Rekan penulis, seorang 
developer, tiba-tiba harus kehilangan semua 
data di dalam harddisk-nya (berukuran 
sekitar 1 GB, sudah cukup besar waktu itu) 
karena kerusakan pada harddisk itu sendiri. 
Segala tugas, program yang dibuat, dan lain 
sebagainya hilang tanpa bekas. Back-up 
yang ada juga cuma seadanya. Benar-benar 
kehilangan yang sangat besar. 

Masalah back-up adalah masalah pen- 
ting, yang kadang memang tersingkir dari 
perhatian. Kadang-kadang, kita merasa 
bahwa apa yang kita kerjakan hanyalah 
sebuah file dan kalau disimpan sebentar 
saja, pasti tidak masalah. Kapan-kapan, 
atau besok, baru di-back-up ke dalam dis- 
ket atau CD-ROM. Masalahnya, kalau satu 
file tersebut berkembang menjadi puluhan 
file dan kapan-kapan tersebut berkembang 
menjadi bulanan, berbagai masalah bisa 
saja muncul. 

Yang pertama barangkali kerusakan 
hardware (misal: harddisk). Hardware- 
nya sendiri mungkin bisa diganti dengan 
mudah karena adanya garansi. Kita tidak 
pernah bisa menduga kapan suatu hard- 


34  INFOLINUX 04/2005 


ware akan gagal bekerja. Secanggih apa- 
pun hardware tersebut, setahan apapun 
hardware tersebut akan kondisi ekstrim, 
kita benar-benar tidak bisa menduga kapan 
hardware tersebut berhenti bekerja. Yang 
kedua adalah kegagalan dari sisi software. 
Memang, harus diakui, beberapa software 
sudah sangat matang sehingga tidak perlu 
dikhawatirkan. Namun, sistem tetaplah 
sistem. Terkadang, kita juga tidak bisa 
menduga kapan akan terjadi masalah. 

Bagi Anda yang senang mencoba-coba 
berbagai distro, mungkin saja Anda harus 
melakukan resizing partisi, entah mem- 
pergunakan partition magic ataupun tool 
resizer yang datang bersama installer distro 
Anda. Karena selama ini tidak pernah ter- 
jadi masalah, maka kita bisa dengan mu- 
dah mempercayakan pengubahan harddisk 
kita kepada tool tersebut. Kita tidak pernah 
menduga apa yang akan terjadi pada saat 
proses resizing sedang dilakukan. Walau- 
pun programnya matang, mungkin saja 
kondisi lingkungannya bisa bermasalah 
(seperti kegagalan sumber daya listrik 
misalnya). Penulis sudah menyaksikan seti- 
daknya lima kasus kehilangan data akibat 
mengandalkan tool untuk resizing partisi. 

Kalau yang hilang adalah data sendiri, 


www.infolinux.web.id 


maka risiko pun hanya terbatas kepada 


diri sendiri (atau kantor, karena yang hi- 
lang adalah dokumen kantor). Namun, 
bagaimana kalau yang hilang adalah doku- 
men orang banyak (admin yang mengelola 
100 user misalnya)? Masalah akan menjadi 
sangat kompleks. 

Oleh karena itu, sudah pasti back-up 
adalah hal yang sangat penting untuk di- 
lakukan. Apapun hardware yang digu- 
nakan. Apapun sistem operasi yang digu- 
nakan. Apapun filesistem yang diandalkan. 
Apapun program yang digunakan. Back-up 
harus selalu dilakukan, kalau perlu meng- 
gunakan task automation. 

Di tulisan ini, kita akan membahas 
beberapa cara back-up, mulai dari yang 
sederhana sampai yang kompleks. Kita juga 
akan membahas beberapa media back-up 
dan serba-serbi backup lainnya. Selamat 
mengikuti! 


METODE BACK-UP 


Namanya sebenarnya sederhana. Back-up 
kalau di-Indonesiakan, bisa saja diartikan 
sebagai cadangan. Meng-copy-kan suatu 
file ke disket atau USB disk atau CD-ROM 
sudah bisa dikatakan sebagai back-up. Ter- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


gantung administrator dan kebijakan yang 
diterapkan, kita mengenal berbagai macam 
cara back-up, mulai dari yang sederhana 
seperti yang dicontohkan sebagai meng- 
copy-kan file ke disket sampai yang rumit 
dan melibatkan software dan hardware 
yang serba mahal. 

Dalam hubungan back-up dengan di- 
saster recovery, metode yang Anda gunakan 
tentu saja memiliki peranan. Ada kalanya, 
suatu metode back-up juga tidak bisa dite- 
rapkan untuk semua subsistem. Oleh kare- 
na itu, metode back-up juga merupakan 
salah satu hal yang harus diperhatikan apa- 
bila Anda melakukan back-up. Ada kalanya 
suatu metode efisien dan tepat guna, ada 
kalanya kita harus melihat metode lain. 


Cara sederhana 

Pengertian cara sederhana adalah metode 
back-up yang tidak melibatkan software 
dan hardware yang diperuntukkan khu- 
sus untuk back-up dan komponen yang 
di-back-up akan disimpan apa adanya. 
Contoh yang paling baik adalah ketika kita 
meng-copy-kan suatu dokumen ke dalam 
disket atau USB disk. Cara ini umumnya 
dilakukan oleh pihak end user yang tidak 
bekerja intensif dengan komputer dan ti- 
dak mengelola data pengguna lain secara 
langsung. 

Keunggulan cara yang satu ini jelas: 
mudah dan sederhana. Kita tinggal mema- 
sukkan media back-up seperti disket, dan 
meng-copy-kan apa yang ingin kita back- 
up ke media tersebut. Keunggulan yang 
lain adalah proses restore yang mudah. Kita 


tinggal meng-copy-kan ulang apa yang kita 
back-up apabila terjadi masalah pada sum- 
bernya. Cara ini juga memiliki keunggulan 
lintas platform. 

Namun, perhatikan juga kerugiannya. 
Yang pertama adalah dari sisi media back- 
up. Bisa diandalkan atau tidak. Apabila An- 
da meng-copy-kan ke disket, proses peng- 
copy-an saja bisa bermasalah. Setelah itu, 
disketnya sendiri bisa bermasalah. Setelah 
disimpan pun atau terkena bencana, disket 
juga gampang sekali rusak. 

Alangkah tidak beruntungnya ketika 
kita mengandalkan backup dari disket, na- 
mun ketika benar-benar dibutuhkan, dis- 
ketnya rusak. Pemilihan media lain seperti 
CD-ROM memang bisa lebih baik, namun, 
Anda juga harus secara intensif menjaga 
media tersebut. Termasuk USB. Terutama 
kalau medianya sendiri hilang. Kerugian 
yang kedua adalah masalah keamanan. 
Dengan meng-copy-kan begitu saja, maka 
ada risiko pihak lain dapat mencuri media 
back-up Anda dan sekaligus mencuri data 
yang tersimpan di dalamnya. Kerugian 
berikutnya adalah back-up dapat menjadi 
kompleks apabila cara seperti ini diterap- 
kan untuk membackup banyak file seka- 
ligus, atau suatu subsistem server Anda. 
Tidak semua subsistem dapat di-back-up 
dengan cara seperti ini. 

Tidak ada yang salah dengan back-up 
semacam ini. Malah, back-up dengan cara 
seperti ini sangat sederhana dan bagus. 
Masalahnya, ini hanya disarankan apabila 
Anda tidak mengelola data orang lain dan 
data Anda sendiri pun tidak terlalu banyak. 


Serba-serbi Back-up di Linux 


Umumnya, cara seperti ini digunakan oleh 
end user. Selalulah perhatikan media An- 
da. Apabila media Anda mendukung pass- 
word (seperti umumnya USB disk), maka 
gunakanlah fasilitas tersebut. Lakukan or- 
ganisasi file yang baik di dalam media pe- 
nyimpanan tersebut sehingga Anda tidak 
kerepotan di masa depan. 

Apabila Anda harus mem-back-up ba- 
nyak file sekaligus per minggu, maka ada 
baiknya kalau Anda mempergunakan 
metode yang akan kita bahas berikutnya. 


Membundel dalam arsip 
Apabila kita ingin mem-back-up banyak 
dokumen sekaligus secara berkala (misal- 
nya sekitar 100 dokumen rutin per ming- 
gu), ada baiknya kita tidak memperguna- 
kan metode sederhana. Apabila Anda ingin 
yang sesederhana mungkin, cara yang kita 
bahas ini mungkin bisa digunakan. 
Prinsipnya adalah ' mengumpulkan 
banyak file sekaligus, beserta folder-folder 
yang mengandung file-file tersebut dan 
dibundel menjadi satu. Cara membundel- 
nya bisa beraneka ragam. Banyak orang 
mengandalkan arsip terkompresi seperti 
ZIP, TAR, TAR.GZ, TAR.BZ2, RAR, self 
extract archive, dan lain sebagainya. Ada 
pula yang mempergunakan Image CD- 
ROM. Cara seperti ini umumnya diguna- 
kan oleh pengguna komputer yang bekerja 
pada satu subsistem saja dan umumnya, 
kalaupun mengurusi data orang lain, juga 
terbatas pada subsistem tertentu. Sebagai 
contoh, pengguna selalu bekerja dengan 
dokumen StarOffice atau OpenOffice.org 


— Bacula, the Network Backup Tool for Linux, Unix, and Windows - Mozilla Firefox 


'Arkeia, Enterprise Backup Solutions - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Go Bookmarks Tools Help 


&-D- G0 Oom 


Ine Yara aa 


N 


by night and sucks the vital & 


In technical terms, It Isa network based backup program 


it easy to find and recover lost or damaged files. 


may also document features that are not in the released version. 


Bacula@ - The Network Backup Solution 


Bacula is a set of computer programs that permit you (or the system administrator) to manage backup, recovery. 
and verification of computer data across a network of computers of different kinds. 


Bacula is relatively easy to use and efficient, while offering many advanced storage management features that make 


Bacula source code has been released under the GPL version 2 license, 


The Online Manual, PDF Manual, and Tared Manual links to the left refer to the latest released Bacula source code. 
The Online Beta Manual, Beta PDF Manual, and Beta Tared Manual refer to the most current documentation for the 
development code in the Source Forge GVS. This beta version of the manual iypically has more documentation, but 


JO PE! 


Enterprise Backup Solutions 


- 9 9 @ ramai 
AN 


www.infolinux.web.id 


Products & Solutions | Services & Support | Partners | Company | 


INFOLINUX 04/2005 35 


Serba-serbi Back-up di Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


sehingga hanya kumpulan file inilah yang 
di-back-up. Atau, pengguna hanya perlu 
memaintain home directory user. Satu 
subsistem. 

Keuntungan cara ini adalah cukup 
sederhana untuk dilakukan. Anda bisa 
menjalankan Ark atau File Roller dan 
mendapatkan front end yang mudah untuk 
membuat arsip terbundel. Untuk membuat 
CD-ROM image, Anda bisa memperguna- 
kan program CD burner seperti K3B. Seder- 
hana. Anda tinggal memilih tree yang ingin 
di-back-up, dan selanjutnya hanya perlu 
memasukkan nama arsip back-up-nya. 
File tersebut selanjutnya bisa disimpan di 
berbagai media back-up. Keuntungan yang 
kedua, sama dengan cara paling sederhana, 
adalah proses restore yang relatif mudah. 
Anda bahkan bisa melakukan restore ke 
direktori lain. Restore beberapa bagian ar- 
sip juga dimungkinkan. Sama seperti cara 
sederhana yang dibahas sebelumnya, cara 
seperti ini juga bisa lintas platform. Dan, 
kalau Anda mem-back-up banyak file seka- 
ligus, atau tree yang kompleks, cara ini bisa 
diandalkan. Anda bisa membuat back-up 
untuk tree kompleks dengan mudah. 

Kerugiannya juga kurang lebih sama 
dengan cara pertama. Anda harus benar- 
benar memilih media back-up yang baik. 
Kita asumsikan saja Anda harus selalu 
membackup sekitar 100 file per minggu, 
dan ukuran rata-rata 1 file adalah 10 KB. 
Maka, Anda akan menghasilkan kurang 
lebih 1 MB arsip per minggu. Disket me- 
mang bisa digunakan, namun sebaiknya 
buang jauh-jauh pikiran untuk menggu- 
nakan disket tersebut. Pada saat penulisan, 
mungkin akan terjadi masalah dan disket- 
nya sendiri bisa saja rusak. Media yang co- 
cok barang kali CD-ROM. Kerugian lain, 
sama seperti cara sederhana, adalah ma- 
salah keamanan. Memang tidak separah 
cara pertama karena beberapa arsip men- 
dukung penggunaan password. Dengan 
meningkatnya jumlah file yang Anda back- 
up dan mudahnya diakses (sekali ambil 
bisa langsung banyak data yang terambil), 
maka hati-hatilah. Kerugian berikutnya 
adalah pemilihan tipe arsip. 

Ada tipe arsip yang begitu salah satu 
bagiannya rusak, keseluruhan arsip sudah 
tidak bisa digunakan lagi. Ini sungguh ber- 
bahaya sekali. Anda ingin aman, yang di- 


36 INFOLINUX 04/2005 


dapat malah sebaliknya. Pilihlah arsip yang 
tidak memiliki track record jelek dalam hal 
ini. Di dunia Linux, yang cukup disarankan 
adalah tar. 

Masih berhubungan dengan arsip. Anda 
harus berpikir dua kali ketika Anda ingin 
mempergunakan kompresi. Anda bisa saja 
mempergunakan ZIP, RAR, TAR.GZ, atau 
TAR.BZ2, namun, perhatikan kebutu- 
hannya. Apabila Anda tidak sensitif terha- 
dap space, maka kalau bisa, kompresi tidak 
dilakukan. Dengan menambahkan kom- 
presi GZ pada TAR misalnya, Anda me- 
mang mendapatkan pengurangan ukuran 
arsip. Namun, untuk membukanya, Anda 
harus membutuhkan gzip, waktu mem- 
buka lebih lama, dan Anda menambahkan 
satu kompleksitas ke dalam arsip Anda. 

Pemilihan arsip berupa image CD-ROM 
juga harus diperhitungkan dengan benar- 
benar, terutama kalau Anda mempergu- 
nakan tipe ISO9660 dengan arsip yang 
banyak mengandung nama file panjang. 
Program mkisofs memang memiliki opsi 
untuk mendukung nama panjang, namun 
bisa saja image yang Anda hasilkan men- 
jadi tidak kompatibel di sistem lain. 

Secara umum, soal tipe arsip, tar, dan 
iso9660 mungkin bisa dijadikan pilihan. 
Keduanya sederhana, dan bahkan iso9660 
bisa di-mount loopback ke direktori tertentu 
untuk bekerja dengan file-file di dalamnya. 

Pembahasan setelah tipe arsip adalah 
masalah keamanan. Karena Anda mungkin 
mengelola data orang banyak, maka tang- 
gung jawab Anda juga bertambah kom- 
pleks. Masalah keamanan harus diperha- 
tikan benar-benar. Apabila Anda memper- 
gunakan format ZIP, mungkin saja Anda 
bisa menambahkan password. Namun, 
ketika kita sepakat untuk tidak memper- 
gunakan kompresi, maka pilihan utama 
kita akan jatuh pada tar. Pihak lain bisa 
saja mendapatkan arsip Anda dan mencuri 
segalanya. Sebenarnya, kalau mau bicara 
jujur, password ZIP juga dapat di-crack 
dan oleh karenanya, proteksi ini bukanlah 
merupakan yang paling aman. 

Satu hal yang bisa digunakan dalam 
mencegah pihak lain membuka data An- 
da adalah dengan mempergunakan GPG. 
Dengan menggunakan GPG yang enkrip- 
sinya sudah tak diragukan lagi dan kema- 
tangan program yang sudah terbukti pula, 


www.infolinux.web.id 


kerahasiaan arsip akan bisa terjaga dengan 
baik. Anda bahkan bisa mengirimkan arsip 
Anda ke pihak lain, dan hanya pihak terse- 
butlah yang bisa membuka enkripsi terse- 
but. Apabila Anda mempergunakan desk- 
top KDE, maka Anda bisa mempergunakan 
KGPG yang mudah digunakan dan sudah 
terintegrasi dengan Kongueror. Pengguna 
command line juga bisa tetap memanfaat- 
kan tool gpg yang juga mudah digunakan. 
Satu kekurangan penggunaan enkripsi ini 
adalah waktu (banyak waktu yang diperlu- 
kan kalau Anda ingin mengenkripsi arsip 
sebesar 650 MB misalnya). 

Yang jelas, dalam mempergunakan en- 
kripsi, jangan percaya kepada program yang 
menawarkan enkripsi yang tidak umum di- 
gunakan. Banyak pihak (termasuk vendor 
aplikasi) yang menawarkan enkripsi dua 
arah yang hanya memanfaatkan algoritma 
XOR. Ini sungguh bahaya. Dekripsi bisa 
dilakukan dengan mudah. Password juga 
tidak berguna banyak di sini. Selalulah per- 
gunakan GPG kalau Anda ingin menggu- 
nakan enkripsi. 

Back-up seperti ini banyak dilakukan 
oleh pengguna komputer mulai dari peng- 
guna akhir sampai administrator jaringan. 
Karena ini melibatkan banyak data, maka 
sekali lagi, faktor keamanan dan media yang 
dipilih harus benar-benar diperhatikan. 

Walaupun bisa diterapkan pada doku- 
men biasa yang berdiri sendiri ataupun file- 
file lepas, metode ini umumnya tidak bisa 
diterapkan pada subsistem yang memiliki 
mekanisme tersendiri dalam menyimpan 
data. Contoh yang paling baik adalah da- 
ta yang tersimpan dalam database server 
MySOL atau PosgreSOL. Umumnya, da- 
tabase system memiliki cara penyimpanan 
sendiri yang tidak sederhana sehingga kita 
tidak bisa meng-copy-kan begitu saja file- 
file data untuk di-back-up. Untuk alasan 
keamanan dan efisiensi, umumnya mereka 
mengimplementasikan cara tersendiri. 


Back-up subsistem tertentu 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, be- 
berapa subsistem, terutama database sys- 
tem, memiliki cara tersendiri dalam me- 
nyimpan data. Kita umumnya tidak bisa 
begitu saja mengambil file-file yang tersim- 
pan di dalam direktori data database system 
tersebut, meng-copy-kan ke dalam CD- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


ROM misalnya, dan meng-copy-kan data 
tersebut di komputer lain dan berharap 
dapat memiliki data yang sama. Umumnya 
tidak selalu bisa. Dan, kalaupun ada yang 
biasa, kita umumnya juga tidak tahu persis 
file-file mana saja yang harus di-back-up. 
Kurang satu file, bisa-bisa bermasalah. 

Menghadapi subsistem seperti ini, kita 
tidak bisa mengandalkan cara-cara yang 
dibahas sebelumnya. Kita harus memper- 
gunakan tool-tool yang datang dengan sub- 
sistem tersebut untuk melakukan dumping 
objek ke dalam file dan setelah itu, file-file 
hasil dump bisa kita back-up dengan salah 
satu cara yang telah dibahas sebelumnya. 
Bisa di-copy-kan per file, ataupun dibun- 
del menjadi arsip terenkripsi. 

Dibandingkan dokumen biasa, umum- 
nya database menyimpan informasi yang 
lebih detil dan kompleks. Hilang, bisa jadi 
masalah besar. Ada satu dua hal yang perlu 
dibahas dalam back-up subsistem spesial 
seperti database. 

Kita umumnya mengenal dua tipe 
back-up dipandang dari sisi bekerja atau 
tidaknya sistem pada saat back-up dilaku- 
kan. Hot back-up dan cold back-up adalah 
istilah kerennya. Database system yang 
baik umumnya menyediakan cara untuk 
melakukan back-up kedua tipe ini. Peru- 
sahaan umumnya menerapkan kebijakan 
untuk melakukan hot back-up yang lebih 
sering dibandingkan dengan cold back-up. 

Dipandang dari sisi volume yang di- 
back-up, kita mengenal full back-up dan 
incremental back-up. Ada kalanya, untuk 
alasan kecepatan dan ukuran yang harus 


dibackup, beberapa pengguna akan cende- 
rung lebih sering melakukan incremental 
back-up. Database system seperti MaxDB 
misalnya menyediakan back-up yang tidak 
sederhana dan data yang digunakan juga 
berukuran besar, tergantung pada volume 
yang Anda pergunakan. Terus-terusan full 
back-up untuk volume besar akan mem- 
buat Anda harus membangun gudang un- 
tuk menyimpan media back-up. 

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam 
mem-back-up subsistem tertentu yang 
kompleks dan melibatkan banyak data se- 
perti ini adalah masalah disaster recovery. 
Dan, ini hanya akan berjalan mulus apa- 
bila Anda telah mempersiapkan segalanya 
dengan baik. Setelah melakukan dumping 
misalnya, Anda tentunya harus menyiap- 
kan media yang paling baik. Masalah ke- 
amanan juga harus senantiasa diperhati- 
kan. 

Semua hal tersebut terkadang sangat 
rumit untuk dilakukan secara manual. Ka- 
laupun memang harus dilakukan secara ma- 
nual, paling tidak Anda harus mempersiap- 
kan beberaa otomatisasi, serta infrastruktur 
yang baik dalam melakukan back-up. Anda 
mungkin harus memiliki file server yang 
kapabel dan mampu mendukung otomati- 
sasi backup yang dilakukan. Apabila Anda 
melakukan back-up ke CD-ROM dan data 
yang di-back-up melebihi kapasitas satu 
CDROM, maka setidaknya, Anda harus 
menyiapkan bagaimana cara membangun 
image multi-volume. Dan sebagainya. Ini 
semuanya tidaklah sederhana, apabila ka- 
lau subsistem yang di-back-up banyak. 


Serbi-serbi Back-up di Linux 


Sampai di titik ini, kita bisa melihat 
bahwa back-up tidaklah sesederhana meng- 
copy-kan satu file ke media penyimpanan 
lain. Apabila Anda merasa bahwa melaku- 
kan otomatisasi dan persiapan infrastruk- 
tur adalah hal yang rumit dan berisiko 
tinggi, maka Anda mungkin akan menye- 
rahkan kegiatan back-up mem-back-up 
kepada software yang memang dikhusus- 
kan untuk back-up. Kita akan membahas 
software back-up setelah ini. 


Mempergunakan software 
back-up 

Kita telah membahas bahwa back-up se- 
benarnya tidaklah sederhana. Dari masalah 
yang sederhana saja. Yaitu ukuran back-up. 
Kita harus selalu memikirkan untuk mem- 
bangun back-up yang mendukung mutlti- 
volume dan harus memikirkan bagaimana 
restore data bisa dilakukan dengan mudah. 

Masalah berikutnya, kita mungkin akan 
berhubungan dengan masalah keamanan. 
Sekadar meng-copy-kan file ke media lain, 
tentunya kita sudah sepakat bahwa ini 
berbahaya. Sementara, ketika kita ingin 
membackup sistem sebesar 20 GB misal- 
nya, penggunaan GPG sendiri satu per satu 
akan sangat memakan waktu. 

Setelah masalah keamanan, kita perlu 
memperhatikan masalah lingkup sistem 
yang harus kita back-up. Kalau memang 
hanya home directory user, mungkin tidak 
terlalu banyak hal yang harus dipusingkan. 
Tapi kalau harus banyak subsistem, mulai 
dari home directory, PostgresOL, LDAP, 
konfigurasi sistem, sistem itu sendiri, ja- 


DD “AMANDA, The Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver - Mozilla Firefox area nj 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


Ae Aa 


«80 


reshmeat.net: Project details for Clonelt- Mozilla Firefox store 


5-30 Oman evprojecs/donelu 


The Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver 


Copyright (c) 1997, 1998 University of Maryland at College Park, AN Rights Reserved. 
Portions copy righted by individual contributers, see the distribution for detalis. 


PRESNNTAT 


Fr Mar Odih 


Search for| 
web esuts by YANOOI seareh 


in|orojects "| 


section an) Ta co an « | 


IProject) add release | add branch | add screenshot | broken links | change owner | email subscribers | update project | update branch (uris) 


Project) || 


@ cioneit - Default branch 


Section: Unix Adsby Google 


Added: Wed, Sep 13th 2000 09:20 PDT (4 years, 5 months ago) 


Updated: Sun, Dec 7th 2003 02:48 PDT (1 year, 2 months agol 


WHAT IS AMANDA 


AMANDA, the Advanced Maryland Automatic 


soft Windows hosts. 


mt stable releas 


on 2.4.4p4, released on October 22, 


ing AMANDA-docs here! 


SOME AMANDA-RELATED WEB PAGES 


a backup system that allows the administrator of a LAN to set up 
acity tape drive, AMANDA uses native dump and/or GNU tar 
and can back up 4 large number of workstations running multiple versions of Unix. Recent versions can also use SAMBA to back 


About: 


The Clonelt system was created to copy and essentially clone harddisks of identical PCs through 
a network. This is a common task when instaling server racks or farms or when updating a 
computer-lab setup where one deals with identical machines. The system software consists of a 
Linux boot floppy and a ramdisk floppy with minimal system utilties that can perform the task of 
copying the complete contents of disk devices through a network. 

2004. Download here 


Author: 
Andreas Schiffler (contact developer) 


F4 Rating: El 


Project admins: (enanusi 
» Andreas Sehiffler (Owner) 


» Rating: 8.06/10.00 (Rank N/A) || 'rs 
» Vitality: 0.007 (Rank 16239) 
» Popularity: 1.156 (Rank 4059) || wmramezane.com 


bea j Recovery ka 
A4 Does, Boot Dika, 


Transterring data from ads.osdn.com... 


Amanda. 


(Panstemna daa tam ae oran cam 


Clonelt. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 04/2005 37 


Serba-serbi Back-up di Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


ringan, dan lain sebagainya, kita akan sa- 
ngat kerepotan kalau melakukannya secara 
manual. Satu-satunya cara adalah mem- 
buat beberapa otomatisasi, namun ini juga 
merupakan hal yang kompleks. 

Setelah masalah memusingkan tersebut, 
kita masih harus berhubungan dengan ma- 
salah infrastruktur. Apakah mendukung 
back-up ke jaringan, bagaimana proses 
restore bisa dilakukan dengan mudah, 
bagaimana keamanan, dan lain sebagainya. 
Ini, bukan basa basi dan tidak mudah. 

Beberapa perusahaan besar yang ber- 
main di storage dan back-up umumnya 
telah menyediakan berbagai solusi untuk 
kita sehingga apa yang kita pusingkan dapat 
ditangani dengan mudah oleh software. 
peng- 
gunaan software tersebut di antaranya 


Keuntungan-keuntungan dari 


adalah kita tidak perlu lagi memikirkan 
infrastruktur, keamanan, back-up untuk 
berbagai subsistem, dan lain sebagainya. 
Kita tinggal membangun back-up server 
misalnya, kemudian memberikan autho- 
risasi untuk mem-back-up subsistem 
apa saja yang harus di-back-up (biasanya 
datang dengan dukungan plug-in seperti 
postgresgl plug-in, LDAP plugin, dan lain 
sebagainya), memberikan penjadwalan, 
dan segala urusan akan ditanggung beres 
oleh software tersebut. Proses restore juga 
umumnya telah ditangani sehingga kalau 
terjadi masalah besar, recovery dapat di- 
lakukan secara mudah. 

Satu keuntungan lain yang bisa didapat- 
kan adalah platform independent. Umum- 
nya, software back-up akan menawarkan 
kemampuan untuk mem-back-up file-file 
dari berbagai sistem operasi, berbagai sub- 
sistem lain, dan bahkan mem-back-up lang- 
sung satu harddisk penuh atau satu server 
penuh tanpa banyak bicara. Semuanya dili- 
bas, kalau perlu, secara low level. 

Namun, tidak semua implementasi 
software back-up seideal bayangan kita. 
Di Linux, kita mengenal puluhan software 
back-up. Ada yang konyol, ada yang benar- 
benar serius. Ada yang hanya kumpulan 
script, ada yang merupakan aplikasi dengan 
struktur yang mengagumkan. 

Sebelum Anda memutuskan untuk 
mempergunakan software khusus back- 
up, ketahui juga kekurangan dari peng- 
gunaan cara ini. Yang pertama dan utama 


38 INFOLINUX 04/2005 


adalah kontrol data. Ketika Anda melaku- 
kan backup secara manual, Anda memiliki 
kontrol penuh terhadap back-up. Mini- 
mal, Anda tahu persis di mana back-up 
untuk home directory user disimpan. Di 
CD berapa, di server mana, dan lain se- 
bagainya. Anda juga mungkin tahu persis 
arsip mana yang dikompres dan diberi 
pengamanan tertentu. Anda jug bisa me- 
misahkan beberapa back-up sesuai tingkat 
urgensi, keamanan, dan lain sebagainya. 
Begitu Anda menyerahkan back-up ke- 
pada software, ada kemungkinan Anda 
tidak pernah tahu apa yang dilakukan di 
belakang. Anda hanya tahu persis bahwa 
home directory telah di-back-up dan dapat 
diakses dengan password tertentu. Anda 
bisa melakukan restore database dengan 
satu klik, namun mungkin Anda tidak per- 
nah tahu detail yang terjadi. Proses restore 
juga umumnya harus diperhatikan benar- 
benar. Apabila software backup menggu- 
nakan cara kerja client server, sehingga ada 
server yang didedikasikan untuk proses 
backup, Anda juga harus melihat ada ke- 
mungkinan terjadi permasalahan pada 
sistem back-up itu sendiri sehingga bisa 
mengkibatkan masalah lain. 

Satu bagian dari kehilangan kontrol da- 
ta adalah format back-up yang digunakan 
oleh software. Beberapa software back-up 
membangun format sendiri yang propri- 
etary sehingga secara keseluruhan, setelah 
back-up, kita hanya akan memiliki file sebe- 
sar 1 GB dengan format aneh yang tidak 
dikenali oleh program lain. Kalau melaku- 
kan back-up sendiri, setidaknya Anda tahu 
persis format apa yang digunakan. 

Kekurangan lain dari cara ini adalah 
harga. Umumnya, software back-up yang 
baik, tidaklah murah. Sebaiknya, jangan 
mengandalkan software back-up open 
source yang tidak jelas kendati mudah di- 
gunakan atau menawarkan banyak fitur. 
Bisa-bisa suatu hari pembuatnya berhenti 
mengembangkan, atau terjadi inkompati- 
bilitas dengan format data back-up versi 
baru, atau tiba-tiba mereka membuat suatu 
plugin penting yang super mahal sehingga 
Anda harus bayar padahal anggaran tidak 
tersedia, atau dokumentasi kurang leng- 
kap dan lain sebagainya. Perhatikan track 
record perusahaan, produknya, kisah suk- 
ses yang representatif, dan faktor lain yang 


www.infolinux.web.id 


Anda anggap penting sebelum memilih 
satu software backup tersebut. Ingatlah, 
sekali Anda memutuskan, Anda mungkin 
sudah tergantung. 

Berikut ini adalah beberapa software 
back-up untuk Linux. Beberapa di anta- 
ranya berbayar: 

@ AMANDA (www.amanda.org). AMAN- 
DA adalah singkatan dari Advanced 
Maryland Automatic Network Disk Ar- 
chiver. AMANDA merupakan sistem 
back-up yang mengizinkan administra- 
tor jaringan untuk membangun satu 
server back-up master untuk mem- 
back-up berbagai host ke dalam satu 
tape drive berkapasitas besar. Untuk 
arsip, AMANDA mempergunakan pro- 
gram dump ataupun tar. AMANDA 
dapat dipergunakan untuk mem-back- 
up berbagai host berbasis Unix. 

@ Kdat (http://sunsite.auc.dk/gweb/kdat/). 
Program back-up yang memperguna- 
kan arsip tar dan didesain untuk bekerja 
dengan multiple archive di dalam tape 
tunggal. Kdat mendukung SCSI dan 
floppy tape drive, dapat menangani 
banyak volume dalam satu tape yang 
sama, dapat memilih untuk mem-back- 
up banyak file dalam satu waktu, restore 
yang dapat dilakukan dengan cepat. 
Pada dasarnya, program ini banyak me- 
manfaatkan kemampuan program tar. 

@ Mondo Rescue (http://www.mondores- 
cue.org). Dapat digunakan untuk back- 
up workstation ataupun server Linux 
ke dalam tape, CD-ROM, CDRW, dan 
NFS. Mondo juga mendukung LVM, 
RAID, ext2, ext3, JFS, XFS, Reiserfs, 
VFAT, dan dapat mendukung filesistem 
tambahan dengan mudah. 

@ AFBackup (http://afbackup.sourceforge. 
net). Back-up berbasis client server yang 
mengizinkan satu server yang dapat 
mem-back-up banyak workstation se- 
cara simultan ataupun serial. Back-up 
dapat dilakukan dari server ataupun 
dari workstation. 

@ Arkeia (http://www.arkeia.com). Meru- 
pakan solusi back-up komersial yang 
sangat menggiurkan. Paling tidak, Anda 

Network 

Backup dan Arkeia Server Backup. Un- 


bisa memanfaatkan Arkeia 


tuk host back-up, Arkeia juga mendu- 
kung Oracle, MySOL, PostgreSOL, Ex- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Serbi-serbi Back-up di Linux 


Mozilla Firefox UTere 2 Mondo Rescue - Mozilla Firefox 


Hle Edit View “Go Bookmarks Tools” Help He Edit View Go Bookmarks” Tools Help 
@-)-8 0 O (DOmmenmersaretrsenet 9 0. IE GB 3 9 JD mawimwwmcrowerks.ev-huaor 9 0. 
AG SourceForge.net Projec Ino aibackup 1 | Box Backup 9 Pe SoceFarae net Prlesinto aibackun Ear Kadin - o 
MONDORESCUE oom BEE mono ar 
row UT pasour  Uooamstanon | oownono | ms Jarot | Orenaax | manyous | 
FileBunker is a file backup application which uses one or more GMail accounts as is backup repository. Because each GMail account 
supplies 1000 megabytes of storage, it serves as an excellent facilty for this purpose. Files are compressed and encrypted for security 
and efficiency, and can be restored on demand. 


Download Support 


Download the most recent FileBunker release here. 


FAO 


Learn more about FileBunker by reading the Freguentiy Asked 


FileBunker file a Bug. Ifyou have 


Donate 


Ouestions. 


(Contribute ari 
Developers interested in contributing to FileBunker are encouraged 


to check out the SourceForge project page. 


If you find FileBunker useful and would like to make 9 Pee 
a donation towards its continued development, click 


(Pri Cejg Monoo) 


Comments? Suggestionz? Click here lor contact information. 


This mirror provided by the lovely Rick Haskin of Colbyweb. 


Get a GoStats hit counter visitors since May Sh, 2009 


(antenna da tam ade aan cam 


FileBunker. 


change, Lotus, DB2, LDAP, SUSE Linux 
OpenExchange server dan lain sebagai- 
nya. Sistem operasi yang didukung oleh 
network back-up boleh dikatakan ham- 
pir semua sistem operasi populer mulai 
dari Linux, HP-UX, Solaris (7,8,9,10), 
AIX, Unixware, SCO OpenServer, IRIX, 
Windows (2000, XP, 2003, 98, ME, 
NT4), Mac OS X (10.1, 10.2, 10.3), No- 
vell Netware (4.11, 5.x, 6, 6.5), FreeBSD 
4.x, NetBSD 1.x, danOpenBSD 3.x. Se- 
mentara, untuk back-up server Linux, 
hampir semua distro populer didukung: 
Debian, Red Hat, SUSE, Mandrake, dan 
Slackware. Walaupun terkesan menye- 
ramkan, Arkeia menawarkan kemuda- 
han instalasi, kemudahan penggunaan 
(dengan GUI), hardware detection, re- 
mote interface, centralized management 
tool, scheduler yang mudah digunakan, 
serta restore yang juga mudah. Secara 
umum, Arkeia menyebut diri mereka 
mudah digunakan, scalabel, enterprise 
ready, dan affordable. 

@ BackBurner (http://kilgallonfamily.com/ 
backburner/). BackBurner adalah kolek- 
si script Perl yang mengizinkan user un- 
tuk mem-back-up dan me-restore ima- 
ge (terkompresi) berbagai filesistem, 
network drive, dan partisi disk. 

@ Backup by loop (http://foc.neoartis. 
org/progs/backup/index.htm.en) adalah 
script bash untuk back-up sistem yang 
komplit dan terotomatisasi. 

@ Backup Professional (http://unitrends. 
com). Solusi back-up dan recovery 
komersial yang berjalan di banyak 


(not in mem miromena me 


Mondo Rescue. 


sistem operasi (termasuk Linux) dan 
mudah digunakan (kontrol dapat di- 
lakukan dari GUI). 

BackupEDGE RecoverEDGE 
(http://www.microlite.com). Solusi back- 


dan 


up komersial yang berjalan di Linux. 
Termasuk juga recoverEDGE, solusi 
disaster recovery pintar yang didesain 
khusus untuk Linux. 

BackuponCD (http://www.tuxoncd. 
de/backuponcd/pub/backuponcd.html/). 
Shell script yang akan membuat arsip 
terkompresi GZIP multi-volume yang 
dapat dituliskan ke CD-RW. Backup 
juga dapat dilakukan lebih cepat de- 
ngan menjalankan cdrecord di dalam 
subshell. 

BackupSW — (http://visualversion.com/ 
backupsw/index.html). 
untuk PC. Didesain sangat mudah un- 


Solusi backup 


tuk recovery data. Program ini berjalan 
multiplatform. 

Bacula (http://www.bacula.org). Seper- 
ti meniru dracula, Bacula umumnya 
datang di malam hari dan menghisap 
esensi dari komputer Anda: data. Solusi 
back-up open soure yang luar biasa. 
Backup, recovery dan verifikasi bisa 
dilakukan lewat jaringan. Program ini 
menawarkan beberapa fitur berikut. 
Network backup/restore dengan centra- 
lized director, penjadwalan yang baik 
dan dilengkapi dengan prioritas, restore 
bisa dilakukan untuk sebagian ataupun 
keseluruhan back-up, restore sistem se- 
cara komplit, interface console dan GUI 
WX yang ramah, otentikasi password 


www.infolinux.web.id 


MD5 di antara daemon, mendukung ba- 
nyak subsistem seperti PostgreSOL dan 
MySOL, Mutivolume backup, Volume 
backup yang independen: Baik Windows 
Linux maupun Solaris bisa di-back-up 
dalam volume yang sama, multithread, 
mendukung posix ACL, mendukung 
mesin 64-bit, mendukung back-up, dan 
restore untuk file yang berukuran lebih 
dari 2 GB. Bagi Anda yang ingin solusi 
back-up murah meriah, cobalah Bacula. 
Box Backup (http://www.fluffy.co.uk/ 
boxbackup). Solusi back-up open source 
yang dapat dijalankan secara otomatis. 
Semua data back-up dikompres dan 
hanya bagian yang berubah yang diki- 
rimkan ke server, seperti rsync. 

BRU Backup and Restore Utility (http:// 
www.tolisgroup.com). Solusi back-up 
komersial yang luar biasa. Telah dikem- 
bangkan untuk end user sejak kernel 
masih versi 0.99p112 pada tahun 1994. 
Menggunakan BRU, banyak fungsi yang 
telah diotomatisasi, mudah digunakan, 
akurasi sampai 10096, dan banyak fitur 
lainnya. 

cdbkup (http://cdbkup.sourceforge.net). 
Solusi back-up open source yang bertu- 
juan untuk mem-back-up data ke dalam 
CD-ROM ataupun CD-RW. Mendu- 
kung full back-up dan incremental 
back-up. Semua hasil back-up disimpan 
sebagai arsip tar. 

Clonelt (http://www.ferzkopp.net/ 
-aschiffler/Software/Clonelt/index.html). 
Membuat copy harddisk dan dapat 
melakukan kloning melewati jaringan. 


INFOLINUX 04/2005 39 


Serba-serbi Back-up di Linux 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


@ FileBunker (http://filebunker.sourceforge. 
net). Aplikasi back-up yang mempergu- 
nakan satu atau lebih account Gmail se- 
bagai penyimpanan. Luar biasa. 

@ Hydra backup system (http://zope.cpro- 
grammer.org/home/hydra). Solusi back- 
up yang ditulis dengan Python dan ber- 
jalan dalam modus client server. 

@ Kdar (http://kdar.sourceforge.net). Kdar 
adalah singkatan dari KDE Disk Ar- 
chiver. Merupakan solusi back-up yang 
mudah digunakan. 

@ LinBox Backup Server (http://linbox. 
com). Solusi back-up komersial yang 
mengizinkan pengguna untuk mem- 
back-up dan restore partisi harddisk ke 
server, tanpa tergantung sistem operasi. 

@ Midnight (http://mbackup. 
sourceforge.net). Solusi back-up yang 


Backup 


penuh fitur. Dapat dijalankan lewat ja- 
ringan dan tidak tergantung pada sistem 
operasi. 

@ PPART (http://linbox.com/en/ppart. 
html). Tool yang mengizinkan penggu- 
na untuk membuat recovery CD untuk 
backup partisi yang telah dilakukan. 

@ Storix Backup Administrator (http:// 
storix.com). Solusi back-up komersial 
yang mudah digunakan. Dengan meng- 
gunakan SBA, pengguna dapat melaku- 
kan backup dalam satu langkah mudah! 

@ TapeWare (http://www.tapeware.com). 
Solusi storage management dan disaster 
recovery komersial. Dapat berjalan pa- 
da berbagai sistem operasi (Windows, 
Linux, Netware) dan mendukung ber- 
bagai bahasa. 


@ UniBack (http://www.orbitsw.com/USA/ 
uni linux.html). Solusi back-up dan re- 
store komersial. 

@ Veritas NetBackup Enterprise Server 
(http://www.veritas.com). Solusi komer- 
sial proteksi data untuk UNIX, Win- 
dows, Linux, dan Netware. Proteksi bisa 
dilakukan per disk, per komputer, dan 
disaster recovery dapat dilakukan otoma- 
tis. Produk ini juga mendukung Oracle, 
SAP, Microsoft SOL Server, Exchange, 
Microsoft SharePoint Portal Server, 
DB2, Lotus Notes/Domino, Sybase dan 
Informix. Veritas adalah perusahaan 
terkenal di bidang manajemen storage. 

@ ZZEE Active SOL Backup (http://www. 
zzee.com/zmdb). Dapat digunakan un- 
tuk mem-back-up MySOL (full dan 
incremental). Back-up dapat dikirim ke 
FTP server ataupun dikirim ke e-mail. 


MEDIA BACK-UP 


Apapun metode yang Anda pilih, Anda 
selalu harus memilih media yang harus di- 
gunakan. Pemilihan media merupakan hal 
yang tidak kalah penting dengan pemilihan 
metode. Kita mengenal beberapa kategori 
media back-up. Kita akan melihat bebe- 
rapa contoh media back-up, mulai dari 
yang sederhana sampai yang kompleks. 
Umumnya, yang paling sering dipakai 
oleh pengguna akhir adalah floppy disk. 
Media back-up ini sangat tidak disarankan 
dan apabila mungkin, hindari penggunaan 
media tipe yang satu ini. Anda bisa men- 
coba untuk mempergunakan CD-ROM 


ataupun CD-RW apabila membutuhkan 
kapasitas besar dan reliabilitas. 

Di beberapa lembaga yang sangat me- 
mentingkan data, penggunaan media 
berbasis magnetik umumnya bersamaan 
dengan penggunaan back-up manual. 
Penulisan ke kertas misalnya. Ini adalah 
salah satu media yang paling konvensional, 
namun tetap aman. Apabila terjadi perang 
yang memanfaatkan electro magnetical 
pulse misalnya, kertas tetap aman. Tentu 
saja, kita tidak harus ekstrim seperti itu. 

Beberapa kalangan yang bergerak di 
dunia enterprise umumnya menggunakan 
solusi media back-up yang lebih hebat, 
seperti mesin back-up misalnya. Contoh 
mesin back-up adalah StorEdge 3310 SCSI 
dari Sun Microsystems. Mesin ini datang 
dengan konfigurasi yang mudah dilakukan 
berkat adanya Sun StorEdge Configuration 
Service. Selain itu, karena dibuat khusus 
untuk backup, maka mesin ini juga tahan 
akan berbagai gangguan dan telah me- 
menuhi dasar dan standar yang berlaku 
(MIL-STD-810F). Mesin ini juga datang 
dengan kemampuan monitoring RAID 
memanfaatkan StorEdge Diagnostic Re- 
porter Software. 

Anda bisa saja memilih media yang pa- 
ling sederhana, namun, ketika kebutuhan 
Anda meningkat, untuk keamanan data, 
perhatikan juga media back-up yang Anda 
gunakan. 


ASPEK KEAMANAN 


Kita telah membahas ini berkali-kali. 


S5 SourceForge.net: Project info - afbackup - Mozilla Firefox 


Box Backup - Mozilla Firefox 


File Edit View Go Bookmarks Tools Help 


.as/atbackup/ 


&-D-8 0 O Demam 


Box Backup 


@ Transistbns: Englsh 


Sensei bei watt 
(iooking un wuw.miconeraenen 


AFBackup. 


40  INFOLINUX 04/2005 


.co.uk/boxbackup/ 


AA backup daemon ru 
changes 


Oki versions of fiesor 


Behaves Ike tape -- oi ver 


Ghobe of backup behavoui 


Compareons io other backup syatems 


2 0. Ja 


/An open source, compielly automatic on-Ine backup system for UNIX. 
All bacted up data sstored on ihe serverin fies ona fiesysiem — no tape or archhe devbesare used 


The server trusted only Io male fies avalabks when they are regulred — aldata senerypled 


Ns on systems io be backed up, and copies enerypled data io ihe server when notes 


Only changes within Tiss are sent io the server, just Be reync 


are stored as changes Irom the curreni version 


and deleted fles are avalmbis 


Imied for document or server backup 


1. Portabie impimentaton, and RAID Impismentod In usertand or 
xpenshe hardware. (optnal) 


(iootina n memmiromena ne 


Box Backup. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Dalam melakukan back-up, kita harus 
senantiasa mengingat bahwa apa yang kita 
simpan adalah data, yang mungkin memi- 
liki informasi penting bagi pihak tertentu. 
Oleh karena itu, setelah di-back-up pun, 
kita wajib menjaga apa yang kita simpan 
sebagai cadangan tersebut. 

Gangguan keamanan yang sering ter- 
jadi umumnya dimulai ketika pihak yang 
tidak bertanggung jawab memiliki akses 
ke media backup tersebut. Apabila proses 
back-up dilakukan secara manual dan ti- 
dak dikenakan enkripsi pada arsip, maka 
siapa saja bisa membuka dan mengambil 
informasi yang tersimpan di dalamnya. 

Apapun metode yang Anda pilih, selalu- 
lah untuk menggunakan enkripsi seperti 
halnya GPG. Dan, ketika Anda menggu- 
nakan software back-up, pastikan proses 
backup juga telah disertai dengan peng- 
gunaan enkripsi. Begitupun dengan media 
backup. Apabila mungkin, gunakan juga 
enkripsi. 


HAL-HAL LAIN 


Di bagian terakhir ini, kita akan membahas 
beberapa hal lain yang mungkin tidak ber- 
hubungan dengan backup secara langsung, 
namun dapat berfungsi sebagai sistem pen- 
dukung. 

adalah 
Apabila Anda melakukan back-up secara 


Yang pertama otomatisasi. 
manual, maka faktor yang satu ini harus 
diperhatikan benar. Namun, apabila Anda 
mempergunakan software khusus back-up, 
maka harusnya software back-up tersebut 
telah menyediakan fasilitas ini untuk Anda. 

Kita tidak selalu bisa mengandalkan 
backup rutin yang dilakukan secara ma- 
nual. Alangkah baiknya untuk selalu mem- 
buat proses back-up dilakukan di dalam 
cron job. Tentu saja, back-up akan dilaku- 
kan ketika pengguna tidak aktif dan traffic 
di jaringan dalam keadaan lancar (apabila 
hasil back-up dikirim ke jaringan). 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 
disaster recovery. Terutama ketika Anda 
ingin membeli software back-up yang 
mahal. Apa yang kita backup tidak selalu 
data berupa dokumen StarOffice misalnya. 
Terkadang, apa yang kita back-up adalah 
sistem itu sendiri dan data yang tersimpan 
di database server. Apabila terjadi bencana 


misalnya, seberapa cepat dan seberapa 
akurat proses recovery bisa dilakukan juga 
harus menjadi pertimbangan. Bagi Anda 
yang melakukan back-up secara manual, 
pastikan Anda telah memikirkan hal yang 
satu ini. 

Hal yang lain adalah budaya pengguna. 
Apabila Anda bekerja sebagai admin di 
perusahaan besar yang melibatkan banyak 
user, maka budaya pengunaan komputer 
mulai dari lokasi menyimpan file juga harus 
diperhatikan. User tidak jarang menyimpan 
begitu saja dokumen di dalam path yang 
terakhir aktif tanpa mengamati path terse- 
but (di Windows, di mana user hampir bisa 
menulis di mana saja, hal ini bisa menjadi 
masalah). Pastikan home directory user 
telah didefinisikan dengan benar dan user 
tidak menyimpan file di lokasi yang tidak 
termasuk cakupan back-up. 

Back-up adalah hal yang wajib dilaku- 
kan ketika Anda berhubungan dengan 


Serbi-serbi Back-up di Linux 


komputer. Apapun bentuknya sesuai de- 
ngan kepentingan Anda. Dalam back-up, 
selain menduplikasi data, perhatikanlah 
juga masalah keamanan. Bagi Anda yang 
belum memanfaatkan GPG, cobalah untuk 
memulai penggunaannya. Perhatikan juga 
media back-up. Apabila mungkin, jangan- 
lah membackup ke dalam floppy, apalagi 
jika ukuran image atau file sudah hampir 
berukuran sama dengan kapasitas floppy. 
Untuk Anda yang berurusan dengan sistem 
enterprise, Anda juga mungkin akan mem- 
pertimbangkan mesin back-up. 

Bagi Anda yang mengelola sistem kom- 
pleks, ada baiknya untuk memulai peng- 
gunaan software back-up. Terkadang, kita 
bisa saja lalai ketika melakukan backup 
secara manual. Dengan software back-up, 
umumnya, banyak hal telah diotomatisasi 
dan diperiksa ulang. 

Demikianlah pembahasan tentang back- 
up kali ini. Lakukan back-up, sekarang! ta) 


DIBUTUHKAN SEGERA 


untuk jabatan sbb: 


1. Technical Sales (LTS) 
Syarat: 


SIS 3 


Syarat: 


AAS 


3. Web Programmer (LWP) 
Syarat: 


Na 


www.infolinux.web.id 


Sebuah perusahaan Web Hosting terkemuka membutuhkan segera beberapa karyawan 


Pendidikan minimal D3, usia maks. 30 tahun 
Menguasai Sistem Operasi Windows dan Linux 
Menguasai Internet dan Web Hosting 

Supel, ramah, dan mau bekerja keras 


2. Technical Customer Support (LCS) 


Pendidikan minimal D3, usia maks. 30 tahun 
Menguasai Sistem Operasi Windows dan Linux 
Menguasai Internet dan Web Hosting 
Menguasai Security Network dan Internet 
Teliti, ramah, dan mau bekerja keras 


Pendidikan minimal D3, usia maks. 30 tahun 
Menguasai Sistem Operasi Windows dan Linux 
Menguasai Internet dan Web Hosting 
Menguasai Database MySOL dan MsSOL 
Menguasai Perl, PHP, ASP, dan Java Script 
Kreatif, teliti, dan mau bekerja keras 


Lamaran lengkap paling lambat tiga minggu setelah majalah terbit dikirim ke: 


P.O. BOX 6571 JAKARTA 10065 


INFOLINUX 04/2005 4I 


Narrada Communications 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Linux di Advertising Agency 


Narrada 


Linux bisa untuk bisnis komunikasi pemasaran? Kenapa tidak? Meskipun belum masuk ke 
area multimedia, server-server Linux, dan beberapa aplikasi open source telah memegang 
peranan penting dalam operasional bisnis PT Vidha Inti Prajapati alias Narrada Communi- 


cations. 


ntuk urusan periklanan atau desain 

| | grafis dan multimedia, komputer 

dengan sistem operasi Macintosh 

(sering disingkat Mac) masih menjadi pri- 

madona. Sedangkan untuk urusan server 

atau jaringan dan aplikasi di luar grafis dan 

editor multimedia, perusahaan periklanan 

atau komunikasi pemasaran tetap memer- 

lukan komputer dengan sistem operasi lain, 
misalnya Linux. 

Komputer Mac yang diproduksi oleh 
Apple tidak atau belum dikenal tangguh 
sebagai server, khususnya di Indonesia. 
Mac lebih populer sebagai komputer untuk 
membuat dan mengolah gambar, video, lay- 
out media cetak, dan lain-lain. Selama ini, 
Mac dikenal dengan harganya yang lebih 
mahal dibanding komputer berbasis sistem 
operasi Windows, apalagi dibandingkan 
dengan Linux. Baru belakangan ini, Apple 
mengeluarkan Mac Mini yang harganya 
hampir sama dengan komputer rakitan. Ru- 
panya, harga bukan menjadi hambatan bagi 
perusahaan periklanan. 

Lalu, apa saja alasan sebuah perusahaan 
periklanan memilih Linux dan aplikasi open 
source, atau apa saja manfaat Linux dan open 
source di sebuah perusahaan komunikasi 
pemasaran? Untuk menemukan jawaban- 
nya, kami mewawancarai Ilya Alexander 
Surapati, IT Solution Director, Narrada 
Communications. Berikut ini rangkuman- 
nya. 


Linux dan media komunikasi 

Ilya, panggilan Ilya Alexander Surapati, 
telah bekerja sama dengan beberapa person 
di Narrada sejak 1997. Sejak itu pula Ilya 
dan kawan-kawan banyak bergelut dengan 


42 INFOLINUX 04/2005 


dunia TI (teknologi informasi), Internet, 
dan Linux. Ilya juga pernah mengelola se- 
buah acara mingguan di sebuah stasiun 
TV swasta, tentang dunia IT, Internet, dan 
Linux. Oleh karena itu, sejak berdiri seki- 
tar setahun yang lalu, Narrada sangat lekat 
dengan TI, Internet, dan Linux. 

“Dari awal kami yakin, semua media ko- 
munikasi tradisional yang ada, seperti media 
cetak, televisi, radio, dan lain sebagainya, 
akan berkonvergensi ke satu arah, yaitu me- 
dia komunikasi yang didukung oleh teknolo- 
gi. Dan Linux telah banyak sekali membantu 
kami dalam memadukan teknologi dengan 
bisnis yang kami jalankan,” papar Ilya. 


Linux dan Macintosh 

Sekitar 1997, menurut Ilya, Linux menjem- 
batani pertukaran file-file Macintosh yang 
digunakan oleh para graphic designer di kan- 
tornya, dengan menjalankan aplikasi server 
jaringan Netatalk (netatalk.sourceforge.net). 
Saat ini, aplikasi Netatalk sudah tergantikan 
dengan Samba yang penggunaan protokol 
standar jaringan Internet. 

“Dengan hadirnya MacOS X, daemon 
atau aplikasi server Netatalk di beberapa 
server file hampir tidak digunakan, justru 
fungsi Samba yang bekerja lebih banyak. 
Karena seperti kita ketahui, MacOS X sudah 
mengimplementasikan Samba dengan baik. 
Well...setidaknya untuk keperluan kami,” 
jelas Ilya. 

Bagaimana dengan kondisi sebelum 
1997? 
Linux, Internet masih menggunakan cara 


Sebelum  Narrada menggunakan 
dial-up dan tidak di-share. Komunikasi 


antara Macintosh dengan PC (komputer 
personal) Windows belum lancar. “Macin- 


www.infolinux.web.id 


tosh pun seakan egois sekali, alias tidak ter- 
koneksi dengan PC yang lain,” kenangnya. 


Proxy, Gateway, Firewall, DHCP, 
dan DNS 

Memasuki era Internet yang semakin me- 
Tuas dan cepat di Indonesia di akhir 1990-an 
atau awal 2000-an, banyak apli kasi server 
yang menjadi standar di Linux telah matang 
dan digunakan di Internet. Linux juga mu- 
lai populer di Indonesia dengan berdirinya 
beberapa KPLI (Kelompok Pengguna Linux 
Indonesia). Bagaimana perusahaan me- 
ngambil manfaat hal ini? 

Menurut Ilya, fungsi wajib” jaringan in- 
ternal Narrada, seperti proxy, gateway, dan 
firewall untuk menghubungkan jaringan 
lokal dengan Internet, semua diperankan 
sepenuhnya oleh Linux. Demikian pula 
server file, web, email dan database. Peng- 
gunaan Linux lainnya di Narrada adalah se- 
bagai server jaringan DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) dan DNS (Domain 
Name System). 

“Kombinasi DHCP dan DNS lokal se- 
lain untuk mempermudah manajemen IP 
workstation, juga kami manfaatkan untuk 
'mengarantina” workstation yang “bande/, 
seperti tertular virus, atau notebook para 
tamu kantor kami,” katanya. 


Sistem absensi dan “Cacing” 

Narrada juga memiliki sistem absensi ber- 
basis Linux. “Aplikasi absensi digabung- 
kan dengan sebuah sistem yang kami sebut 
“board”, kependekan dari EBoard. EBoard 
adalah sebuah aplikasi berbasis web, yang 
berfungsi sebagai pemersatu “warga” Nar- 
rada, dengan fasilitas seperti discussion/bul- 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Programer Narrada dengan desktop GNOME. 


letin board dan personal message antarstaf. 
Semua, termasuk para direksi, wajib mem- 
buka board setiap hari,” tutur Ilya. 

Setiap staf juga mempunyai sebuah “per- 
sonal page” yang biasa mereka sebut “cacing. 
Menurut Ilya, nama itu diambil dari notasi 
tilde seperti cacing (-), yang digunakan 
oleh directive UserDir dalam konfigurasi 
server web Apache di Linux (httpd.conf). 
Hasil desain, proposal, dan lain sebagainya, 
dengan mudah di-publish ke halaman “cac- 
ing” masing-masing staf. 

Tidak hanya itu, proses asistensi desain 
antara staf desainer dengan klien juga biasa 
dilakukan dengan meng-upload file hasil de- 
sain ke tempat tertentu di web server Linux, 
untuk di-review oleh klien. 


Mengapa memilih Linux? 
Banyak alasan perusahaan memilih Linux, 


antara lain yang klasik adalah penghematan, 
relatif lebih aman terhadap worm atau virus 
Windows, dan kode programnya terbuka 
(open source). Ada juga alasan bahwa Linux 
sebagai server lebih hemat resource hardware 
dan lebih stabil. 

Beda lagi alasan Narrada memilih Linux. 
“Alasan yang paling tepat menurut saya 
adalah fleksibilitas. Dengan Linux, kami 
merasa bisa menjadi lebih fleksibel, jika di- 
hadapkan dengan situasi atau reguirement 
tertentu pada saat melayani klien,” kata Ilya. 

“Sebagai contoh, salah satu klien kami 
memiliki ribuan database anggota mereka, 
yang ingin diajak untuk berinteraksi melalui 
website, radio, dan melibatkan juga SMS. 
Sedangkan sistem operasi dan server data- 
base mereka adalah non Linux. AdoDB ber- 
peran dalam implementasi projek tersebut,” 
ungkapnya lebih lanjut. 


Sekilas Narrada 


narrada 


Communications 


www.narrada.com 


PT Vidha Inti Prajapati, dengan nama populer Narrada Communica- 
tions atau disingkat Narrada belum genap satu tahun berdiri. Namun, 
beberapa personilnya telah bekerja bersama sejak 1997. Narrada 
adalah bukan 'perusahaan TI', tapi sebuah perusahaan "marketing 
communication' atau biasa disebut "advertising agency', yang meng- 
gunakan TI sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. 

Seperti umumnya perusahaan agensi periklanan, Narrada menye- 
diakan jasa-jasa yang berhubungan dengan komunikasi pemasaran, seperti pembuatan iklan 
cetak, radio, televisi, website, sistem berbasis SMS, dan lain-lain. 

Jika Anda ingin memperoleh informasi tentang Narrada lebih jauh, perusahaan yang 
beralamat di Grha Narrada, Jin. Bangka 23 Jakarta ini dapat dihubungi melalui telepon 021- 
71793113, faksimili 021-71793112, atau www.narrada.com. 


www.infolinux.web.id 


Narrada Communications 


Server-server Linux di Narrada. 


Ketika diminta pendapatnya tentang 
Linux secara umum, Ilya mengatakan bah- 
wa Linux bukanlah segalanya. Tidak semua 
masalah teknologi informasi bisa disele- 
saikan hanya dengan Linux saja. 

“Tapi, dengan memahami kemampuan 
Linux, dan dengan mempunyai semangat, cara 
berpikir serta strategi ala para pengembang 
open source, besar kemungkinan Anda dapat 
melihat sebuah “masalah teknologi informasi 
dari sudut pandang lain, sehingga alterna- 
tif solusi lainnya menjadi lebih terlihat. Kata 
“masalah di sini bukan berkonotasi “kendala”, 
tetapi lebih ke “masalah” dalam arti task atau 
problem yang harus dipecahkan,” ujarnya. 


Tanggapan klien tentang Linux 
Sejauh ini, menurut Ilya, tidak ada masalah 
dengan penggunaan Linux di Narrada. 
“Karena yang kami deliver adalah sebuah 
hasil akhir dari sebuah strategi marketing 
communication, seperti iklan cetak, website, 
sistem berbasis SMS, dan lain-lain,” jelasnya. 

Semua klien Narrada adalah perusahaan. 
Sebagian besar klien itu tidak tahu menahu 
bahwa seluruh proses di balik layar dige- 
rakan oleh Linux. 

“Malah salah satu klien kami sangat ber- 
semangat setelah mengetahui bahwa me- 
sin SMS yang kami buatkan untuk mereka 
menggunakan Perl sebagai daemon pengi- 
rim. Karena, ternyata Perl adalah salah satu 
bahasa pemrograman yang di-approve oleh 
kantor regional mereka,” ungkap Ilya. 4 
Rusmanto (rus@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 04/2005 43 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Dari Komunitas Untuk Komunitas 


Linux Counter dan Sertifikasi 


ilihat dari banyaknya perguruan tinggi dan lembaga pelatihan 
D yang telah mengajarkan Linux, jumlah pengguna Linux di In- 
donesia diperkirakan mencapai puluhan ribu. Sayangnya, belum ada 
data akurat tentang jumlah dan kualitas SDM Linux ini. Pengguna 
Linux dari Indonesia yang terdaftar di Linux Counter baru 1.142 
(data http://counter.li.org per 5 Maret 2005). Angka ini menempat- 
kan Indonesia pada urutan ke 123 dari seluruh negara di dunia. 

Anda dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna Linux melalui 
http://counter.li.org/enter-person.php. Dengan demikian, Anda telah 
membantu komunitas Linux untuk memperoleh data pengguna 
yang lebih akurat dan meningkatkan ranking Indonesia. 

Di sisi lain, jumlah SDM Linux yang profesional di Indonesia di- 
perkirakan masih sedikit. Dari yang sedikit itu hanya segelintir yang 
mengikuti sertifikasi, sehingga data yang akurat juga sulit didapat- 
kan. Sayangnya, Indonesia belum memiliki sendiri sertifikasi SDM 
Linux. 

KLAS (Komunitas Linux Arek Suroboyo), LTC (Linux Training 
Center) dan RADNET, bekerja sama dengan proctor LPI (Linux 
Professional Institute) di Indonesia, Bona Samanjuntak dari IC- 
TWatch, akan menyelenggarakan ujian sertifikasi LPI di Surabaya 
Jawa Timur, 16 April 2005. 

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Anda bisa meng- 
hubungi LTC (Arie Wibowo, 08155275662), KLAS (Cahyo Darujati, 
08123594969), atau RADNET (031-5320170, 5475678). Anda ha- 
rus mendaftar langsung ke www.Ipi.org untuk mendapatkan nomor 
ID.ARus 


Seminar di Jakarta dan Bali 


edaksi mencatat dua informasi tentang seminar yang diseleng- 
Ratakan komunitas Linux di Indonesia pada bulan April 2005: 
1. Seminar Linux dan Networking, di Jakarta 
Seminar hasil kerja sama antara Himpunan Mahasiswa Teknik 
Informatika Universitas YAI dengan InfoLINUX dan KPLI Ja- 
karta ini akan diselenggarakan pada: 
Hari/tanggal : Sabtu, 2 April 2004 
: Auditorium Fak. Psikologi Universitas YAI, 
Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. 


Tempat 


Informasi lebih lengkap dapat diperoleh dengan menghubungi 
e-mail panitia: himmtiyai@yahoo.com. 


2. Seminar Linux, Tren, dan Prospeknya di Bali 


Seminar yang akan diselenggarakan Stikom Bali ini mengam- 
bil tema “Linux, tren, dan prospeknya dalam menunjang dunia 
usaha, pemerintahan, dan pendidikan,” dengan menghadirkan: 
Pembicara : Onno W. Purbo (Pakar Internet dan praktisi Linux) 
Moderator : Rusmanto (Pemimpin Redaksi InfoLINUX) 
Hari/tanggal : Rabu, 6 April 2004 

Tempat : Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali. 

Informasi lebih lanjut bisa diperoleh di sekretariat panitia, me- 
lalui beberapa jalur berikut ini: 

Kampus Stikom Bali, Jl. Teuku Umar 222, Denpasar, Bali. 

Telp. 0361 237468 Fax. 0361 2229599 
http://www.stikom-bali.net 

e-mail: info@stikom-bali.net. ARus 


Berikut ini adalah daftar KPLI yang diketahui saat ini 


BALINUX 
Situs: http://bali.linux.or.id 


KLUB 
Situs: http://bandung.linux.or.id 


BLUG 
Situs: http://batam.linux.or.id 


BULUX 
Situs: http://bogor.linux.or.id 


GoLA 
Situs: http://gorontalo.linux.or.id 


LUGU 
Situs: http://makassar.linux.or.id 


KPLI Jakarta 
Situs: http://jakarta.linux.or.id 


Maling (MAlang LiNux user Group) 
Situs: http://malang.linux.or.id 


KPLI Madiun 
Situs: http://madiun.linux.or.id 


KPLI Manado 
Situs: http://manado.linux.or.id 


Sumber: linux.or.id 


44 INFOLINUX 04/2005 


ATLAS 
Situs: http://jateng.linux.or.id 


KPLI Sidoarjo 
Situs: http://sidoarjo.linux.or.id 


KPLI Solo 
Situs: http://solo.linux.or.id 


KLAS 
Situs: http://surabaya.linux.or.id 


KPLI Medan 
Situs: http://medanlinux.com 


KPLITS 
Situs: http://its-sby.linux.or.id 


KPLI Padang 
Situs: http://padang.linux.or.id 


KPLI Yogyakarta 
Situs: http://jogja.linux.or.id 


MINUX 
Situs: http://palembang.linux.or.id 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 
Lebih Mendalam Tentang TCL? 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


Apa Sih Sebenarnya... 


TCL? 


Bagian 2 dari 2 Artikel 


Charlie Stross kembali menjelaskan mengenai bahasa pemrograman yang menjadi tan- 


dingan Visual Basic di Linux. 


Bagaimana dengan online? Ada tidak 
situs web yang bagus mengenai Tcl/Tk? 
Tcdl/Tk dulunya didominasi oleh usaha- 
usaha developer komersial dalam jangka 
waktu yang lama, akibatnya tidak sejajar 
dengan www.perl.com atau www.python. 
org. Tetapi, ini mengalami perubahan. 
Sebuah situs komunitas (www.tcltk.com— 
“dengan com di sini adalah community”) 
sedang dalam pengembangan dan me- 
nyediakan link-link ke sumber-sumber 
pelengkap utama. 

Dari kesediaan tersebut, memungkinkan 
hal yang paling berguna yaitu http://tcl.ac- 
tivestate.com/—the Tcl Develover Xchange. 
Dalam penambahannya untuk menye- 
diakan port Tcl/Tk dari ActiveState untuk 
download, situs ini berisi sebuah kumpulan 
resource web Tcl/Tk yang komprehensif, 
USENET dan arsip-arsip mailing list, re- 
source pelatihan komersial, dan berita. 

Biasanya, Tcl didistribusikan pada se- 
buah basis ad hoc, induk dari situs FTP dulu 
adalah ftp.neosoft.com, dan sebuah reposi- 
tori yang besar dari kode Tcl dan pustaka- 
pustaka yang masih diurusi oleh Neosoft di 
http://www.neosoft.com/tcl/. 


Sebenarnya, bagaimana bentuk dari 
bahasa Td? 

Tcl kira-kira mirip bahasa shell. Berorientasi 
string, mirip LISP dan interpreter. Interpret- 
er diturunkan dari masing-masing baris Tcl 
menjadi sebuah simbol dari banyak tanda 
dan memasangkan simbol-simbol tersebut 
dengan sebuah perintah yang dikenal (pada 
daftar pasangan parameter). Proses ini di- 
ulang hingga kehabisan string untuk diper- 
lebar atau diproses, kemudian menjalankan 


46 INFOLINUX 04/2005 


baris selanjutnya. Sebagai tambahan, Tcl 
memiliki properti string-interpolation mirip 
shell. 

Hal yang paling mengganggu pada Tcl 
adalah perjanjian pengutipan/pengurung- 
an yang berbeda dengan bahasa mirip shell 
lainnya. Lebih baik jika membayangkan 
bahasa ini sebagai grup perintah-perintah 
dengan parameter-parameter yang dibu- 
tuhkan (bisa berupa daftar, atau ekspresi 
yang dikumpulkan dalam kurung): dengan 
bentuk yang sangat bebas. Tk secara terbu- 
ka terintegrasi ke dalam Tcl karena setiap 
widget Tk yang low-level dibuat dengan 
perintah yang menerima berbagai para- 
meter. Sebagai contoh: 
button .ok -text OK -command 
ok proc pack .ok -side left 


Akan membuat sebuah tombol yang 
dinamakan “ok” (yang jika ditekan men- 
jalankan perintah ok proc), dan mema- 
ketkannya dalam jendela pemaket level 
atas dengan justifikasi kiri. (Ya, kode ini 
membuat sebuah jendela yang mengandung 
sebuah tombol OK yang dapat dihubung- 
kan ke beberapa kode yang menghasilkan 
sesuatu. Yang kontras, kode yang sejenis 
dalam sistem low-level seperti halnya C 
dengan Gtk atau Motif dapat berjalan di an- 
tara puluhan dan ratusan baris!). 

Dari Tcl 8.0 ke atas, Outsterhout lebih 
melangkah lagi dalam model bahasa ter- 
kompilasi, rilis terbaru Tcl menggunakan 
model yang mirip Perl, yaitu pertama pro- 
gram dipisah ke dalam bytecode dan ke- 
mudian dengan cepat dijalankan saat run- 
time. Hal ini diharapkan dapat menaikkan 
performa. 


www.infolinux.web.id 


Kan selalu ada konflik di antara 
programmer, kenapa programmer Peri 
tidak menyukai Td? 

Mereka tidak menentang Tcl. Tetapi, 
pertengahan 90-an terjadi debat advokasi 
yang panas di USENET, Tom Christiansen 
menyampaikan keberatan terhadap inti 
bahasa Tcl dalam sebuah essai (yang dapat 
Anda temui pada situs http://language.perl. 
com/versus/tci-discussion.html). Patut dicatat 
bahwa banyak dari pernyataan keberatannya 
sudah tidak sesuai—namun beberapa ma- 
sih. (Untuk argumen balasan, lihat di situs 
http://devscriptic.com/advocacy/perl.html). 


Jadi, ada tidak aplikasi yang dikembang- 
kan dengan bahasa Tdl/Tk? 
Banyak sekali! Salah satu aplikasi besar yang 
kali pertama berbasis Tcl/Tk adalah tool 
mail Exmh—sebuah front-end grafis sistem 
mail mh (yang menggunakan layout yang 
sangat berbeda dari sistem mailbox biasa). 
Expect secara interaktif mengetes penggu- 
naan Tcl sebagai bahasa embed. Vignette 
V/5 E-business Platform, salah satu content 
delivery system komersial terdepan (banyak 
digunakan oleh surat kabar dan dot com) 
menggunakan Tel untuk skrip internalnya. 
Beberapa editor teks menggunakan Tcl— 
tercatat seperti AlphaTk (yang murni ditulis 
dengan Tcl/Tk), dan epcEdit, editor validat- 
ing SGML. Dan Cygnus Source Navigator, 
menggunakan Tcl/Tk untuk antarmukanya. 
Apa yang tidak terlihat langsung adalah 
Tcl/Tk sering digunakan untuk menyediakan 
sebuah front-end pada aplikasi UNIX yang 
dikembangkan secara internal dibuat oleh pe- 
rusahaan untuk kepentingan sendiri. Karena, 
Tcl/Tk menyediakan kumpulan widget gratis 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


Tutorial 


dan sangat mudah digunakan dengan porta- 
bility lintas platform —Tcl/Tk berguna sejajar 
dengan Visual Basic dalam menyediakan ber- 
bagai front-end untuk aplikasi besar. 

Dilaporkan penggunaan yang besar 
termasuk sistem desain circuit VLSI dan 
sebuah front-end untuk sistem informasi 
geografi yang digunakan oleh perusahaan- 
perusahaan minyak untuk pencarian mi- 
nyak. Motorola menggunakan emulator 
circuit System Realizer dari Guickturn un- 
tuk melakukan debug dan mengetes micro- 
processor baru—menggunakan antarmuka 
yang dibuat dalam bahasa Tcl/Tk. 


Tool-tool apa saja yang tersedia untuk 
pengembangan dengan bahasa Tcl/Tk? 
Sekali lagi, ada banyak sekali. 

Instalasi inti dari Tcl/Tk menyediakan 
dua interpreter (tcl dan wish)—Tcl meru- 
pakan interpreter skrip Tcl sederhana, se- 
mentara wish menyediakan Tcl dan dengan 
dukungan Tk, sehingga menjalankan skrip 
dengan antarmuka grafis. 

Beberapa editor teks hadir dengan du- 
kungan Tcl—sangat banyak sehingga tidak 
perlu disebutkan. (Vim, Emacs, AlphaTk, 
Nedit, dan banyak lagi, semua menyediakan 
highlight sintaks dan mode untuk berkomu- 
nikasi dengan interpreter Tcl). 

Lebih naik lagi, kit TclPro—sebelumnya 
terjual oleh Scriptics—menyediakan ekstra- 
ekstra yang berguna. Ada debugger level 
source, pemeriksa sintaks (seperti lint untuk 
C, tool tclpro memeriksa skrip Tcl untuk 
skup yang jelas dan error sintaks statis), dan 
kompiler yang paling menarik. Tcl dulunya 
merupakan bahasa berbasis string yang ter- 
interpreter sangat tegas: kode source dapat 
dihasilkan dan dievaluasi dengan skrip Tcl 
secara on-the-fly. 

Kompiler Tcl menyediakan sistem by- 
tecode (seperti Perl dan Python) dan meng- 
hubungkan runtime terhadap bytecode, 
menghasilkan program-program yang ber- 
jalan lebih cepat (selama program-program 
tersebut tidal memanggil eval() atau jika tidak 
coba membuat kode saat run-time) dan tidak 
bisa secara mudah di-disassemble pelanggan. 
Anda dapat memperoleh TclPro dari http:// 
tcl.activestate.com/software/tclpro/eval/. 

Cakupan kode meliputi dukungan dari 
beberapa sistem lainnya. Cygnus Source 
Navigator (lihat http://sources.redhat.com/ 


sourcenav/) merupakan tool analisis kode 
source dan lingkungan pengembangan yang 
telah terintegrasi — Anda dapat menyunting 
kode source, menampilkan struktur panggi- 
lan dan hubungan diantara class, fungsi, dan 
anggota, dan membangun proyek-proyek. 
Sementara Source Navigator bukan tool Tel 
murni (Source Navigator juga mendukung 
C, C-- Java, Fortran, dan COBOL) sehing- 
ga menjadi lingkungan pengembangan yang 
terintegrasi yang benar-benar berguna de- 
ngan kemampuannya untuk mengeksplore 
sebuah proyek dan mengindentifikasi semua 
lokasi tempat memanggil variabel dan fungsi. 
Dapatkan Source Navigator ini dari ftp:// 
sources.redhat.com/pub/sourcenav/release/. 

Tidak perlu kerja keras untuk menghasil- 
kan sebuah aplikasi Tk sendiri. Tool Visual 
Tcl menyediakan lingkungan yang mirip Vi- 
sual Basic sehingga Anda dapat membangun 
antarmuka pengguna dengan widget-wid- 
get dari Tk dan simpan hasil kode Tcl/Tk. 
Jika Anda meyakini desain antarmuka Anda, 
sambungkan logika bisnis back-end setelah- 
nya, Visual Tcl berkombinasi dengan Source 
Navigator akan memberikan semua yang An- 
da inginkan untuk mengembangkan aplikasi 
grafis yang berpenampilan menarik dengan 
Tcdl/Tk. Dapatkan Visual Tcl dari http://vtcl. 
sourceforge.net/. 

Catat bahwa ketiga kit yang disebutkan 
tadi, semuanya tersedia open source. Masih 
ada tool Tcl lainnya, tapi mungkin berlisensi 
komersial. Contohnya, kit epcEdit tersedia 
open source pada basis komersial, dan Anda 
dapat membangun tool-tool SGML meng- 
gunakan Tcl (lihat www.epcedit.com). 


Pustaka-pustaka apa saja yang tersedia 
untuk Tcl? 
Yang terkenal—dan dipercaya—salah satunya 
adalah Tk (lihat pembahasan-pembahasan 
sebelumnya) dan TclX (from http://www.neo- 
soft.com/tclx/). Ekstensi dari Tcl yaitu berori- 
entasi pada tugas-tugas programming sistem. 
TclX menyediakan antarmuka tambahan ke 
sistem operasi native, seperti halnya banyak 
konstruksi programming baru, tool-tool ma- 
nipulasi teks, dan kemampuan debugging. 
Itc—juga dikenal sebagai incr tcl, incr() 
merupakan kata kunci Tcl yang sama dengan 
operator autopostincrement dari C, me- 
nyediakan orientasi objek untuk Tcl—per- 
nyataan misinya adalah “untuk menyediakan 


www.infolinux.web.id 


APA SIH SEBENARNYA... 
Lebih Mendalam Tentang TCL? 


dukungan bahasa ekstra diperlukan untuk 
membangun aplikasi Tcl/Tk yang besar”. 
Incr Tel menambahkan gagasan objek-objek, 
yang berlaku seperti membangun blok-blok 
untuk sebuah aplikasi. Masing-masing objek 
merupakan kumpulan data dengan kumpu- 
lan prosedur atau “method” yang digunakan 
untuk memanipulasi objek tersebut. 
Objek-objek disusun ke dalam “class” 
dengan karakter yang identik, dan class dapat 
mewarisi (inherit) fungsionalitas dari satu 
dan lainnya. Anda dapat memperoleh Itcl 
dari http://www.tcltk.com/itcl/. Dalam tam- 
bahan ke konstruksi OOP, Itcl menyediakan 
Widget-widget 
mega-widget yang berorientasi objek untuk 


incr—sebuah — kumpulan 


Tk yang membawakan widget seakan-akan 
jendela-jendela penggorengan (seperti jende- 
la-jendela multidoc), buku catatan, dan dialog 
file seleksi. Hal tersebut adalah implementasi 
dari penggunaan incr Tk — sebuah framework 
untuk membangun widget yang terbungkus 
secara kompleks dalam Tk dan incr Tcl. 

Incr Tk bukanlah satu-satunya sistem 
megawidget untuk Tcl/Tk. BLT merupakan 
sebuah ekstensi (non-orientasi-objek) untuk 
Tcl/Tk yang menambahkan widget-widget 
plotting (grafik X-Y, grafik balok, grafik strip), 
sebuah manager geometri yang powerful, 
sebuah item canvas baru, dan beberapa pe- 
rintah baru untuk Tk — seperti kotak outline 
berhirarki (sehingga Anda dapat menulis 
klon dari Windows Explorer sendiri). Terse- 
dia di http://tcl.activestate.com/ftp/bIt/. 

Untuk pekerjaan berbasis web, tersedia 
server web yang multithread yang keseluru- 
hannya ditulis Tcl dan sebuah modul yang 
membuat skrip Tcl dapat dijalankan dengan 
Apache (seperti mod perldan mod python). 
Interoperasi Java juga tersedia: JACL menye- 
diakan implementasi Java dari Tcl, semen- 
tara Tcl Blend membuat program Tcl untuk 
dijalankan dan berinteraksi dengan sebuah 
Java Virtual Machine. Dalam kombinasinya, 
tool-tool ini menjadikan Anda dapat menulis 
ekstensi Tcl dalam Java, atau untuk menggu- 
nakan skrip Tcl untuk mengendalikan ap- 
likasi-aplikasi Java. 

Anda bisa mencari berbagai pustaka 
dan aplikasi Tcl yang lebih banyak di 
http://tcl.activestate.com/software/tcltk/ 
netcvs.html, atau melalui newsgroup FAO 
di comp.lang.tcl (tersimpan di http://fags. 
org/fags/tcl-fag/) (MLXF20) 


INFOLINUX 04/2005 47 


Solusi Kami Buat Anda 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sudah merasa buntu dan putus asa dengan masalah-masalah di Linux? Manual dan HOWTO 
tidak dapat membantu? Kirimkan masalah Anda melalui surat ke Klinik InfoLINUX, Jl. Kramat 
IV No. 11 Jakarta 10430 atau melalui e-mail di Klinik@infolinux.co.id. 


Selesai kloning, tapi tidak 
bisa boot! 
Halo InfoLINUX! 
Saya mendapat artikel tentang kloning 
harddisk di Linux. Perintah yang diguna- 
kan cukup sederhana, yaitu dengan me- 
mindahkan dari hda ke hdc: 
# cat /dev/hdal 2 dev/hdcl & 


atau 
# dd if-/dev/hdal 2 of-/dev/hdc1l 
& 


Setelah melakukan perintah di atas, 
file-file dari partisi harddisk hdal tersalin 
semuanya ke partisi harddisk hdcl. 

Yang menjadi masalah, ketika saya 
mencoba melakukan booting ke hard- 
disk hdc, ternyata ngak jalan. Adakah ju- 
rus yang harus aku ketahui agar aku bisa 
melakukan booting dan berjalan normal 
seperti harddisk master-nya? 


Yoga Widiantoro - via e-mail 


Halo bung Yoga, 
Yang baru Anda lakukan adalah 
kloning partisi, bukan harddisk. 
Dan karena baru isi partisi saja yang tersalin, 
boot manajer tidak ikut tersalin. Anda harus 
menambahkan satu langkah lagi, yaitu: 
# grub-install /dev/hdc 


Maka, grub akan terinstal ke harddisk 
hdc, dan ketika Anda melakukan booting 
dengan harddisk hdc, aplikasi Grub akan 
muncul. Kecuali jika file menu.lst yang ter- 
dapat dalam direktori /boot/grub pada par- 
tisi hdcl sudah terkonfigurasi. 


Linux saya nge-hang! 

Hi, InfoLINUX! 

Kemarin waktu saya mendengar- 
kan MP3 dengan menggunakan Xmms di 
SUSE 9.1, tiba-tiba saja sistem Linux men- 
jadi hang. Terus tidak ada yang bisa saya 
lakukan kecuali menekan tombol yang ter- 
kenal sakti, yaitu “reset”. 

Setelah itu, ketika saya melakukan 


48 INFOLINUX 04/2005 


booting ulang, malah keluar pesan “error 
Error Waiting for DMA” dan proses pun 
terhenti sampai di situ. 

Saat kemarin, saya juga sempat men- 
coba memakai distro live CD Knoppix 
dengan menambahkan opsi boot “knoppix 
nodma”. Saya pun sukses melakukan login 
dan bisa membaca harddisk. Aku mencoba 
menginstalasi knoppix ke harddisk. Proses 
instalasi berjalan sukses dan ketika sedang 
menyalin, saya melihat bahwa harddisk 
tujuan yang semula kosong udah berisi di- 
rektori-direktori miliknya Knoppix, tetapi 
pada waktu proses instalasi berakhir, 
muncul pesan error “hda lost interupt” 
dan proses menjadi terhenti sampai di si- 
tu, dan muncullah hantu “hang”. Kenapa 
yah pak InfoLINUX? 

Saya sudah mencoba menginstalasi 
ulang distro SUSE, BlankOn, Fedora Core, 
tapi hasilnya masih sama aja. Saya juga su- 
dah mencoba melakukan googling, namun 
belum nemu-nemu juga pemecahannya. 
Bagaimana nih? Bisa dibantu tidak? 


Alex — via e-mail 


Wah, sungguh kebetulan, karena 

kami juga mengalami permasalah- 

an serupa. Memang cukup memu- 
singkan. Tapi tenang. Kerusakan bukan 
pada distro Linux. Linux tidak melaku- 
kan kesalahan apapun. Tapi justru hard- 
disk itu sendiri yang bermasalah. Karena 
ternyata controller harddisk yang rusak 
atau bermasalah, sehingga proses pende- 
teksian harddisk menjadi terputus tiba- 
tiba. Bagaimana? Mudah-mudahan sedikit 
membantu. 


Yang Aneh di Reh Hat 9 

Hai InfoLINUX! 

Saya baru tahu kalau ternyata Red 
Hat 9 menampilkan IP yang aneh di luar 
IP yang telah diset sebelumnya. Saya su- 
dah menjalankan: 
# ifconfig 
eth9 Link encap:Ethernet 
op Mere raDa2 

inet addr:192.168.9.111 

Bcast:192.168.0.255 
Mask:255.255.255.0 


HWad 


Tips di browser FireFox 


@ Membuka link pada suatu situs web pada jendela FireFox baru, tekan tombol (Shift pada 
keyboard sekaligus melakukan klik pada link tujuan. 

@ Bagaimana jika ingin membuka link pada jendela tabulasi baru? Tidak perlu melakukan 
klik kanan pada link tersebut dan memilih “Open Link in New Tab'. Anda tinggal menekan 
tombol (Ctrl) pada keyboard ketika melakukan klik pada link tersebut. 

@ Membuka jendela FireFox baru, Anda tinggal menekan ICtriJ--INJ. 

@ Tekan fCtri--ITJ untuk membuka tabulasi baru. 

@ Tidak perlu menggerakkan mouse untuk menuju address bar, Anda tinggal menekan 
ICtril--IDJ, kemudian ketik alamat tujuan Anda. 

@ Bagaimana kalau ke Google search bar? Tekan (Ctril--IKJ, lalu ketik kata kunci yang ingin 


dicari. 


@ Tahukah Anda kalau search bar tidak harus berupa Google? Anda bisa merubahnya de- 
ngan melakukan klik pada logo Google, dan pilih search engine yang diinginkan atau Anda 


bisa menambah search engine baru. 


@ Ingin tampilan full screen pada FireFox Anda? Tekan (F11). Untuk ke tampilan semula, 


tekan (F11J sekali lagi. 


@ Tampilan situs terlalu kecil? Anda bisa melakukan zooming di FireFox dengan menekan 
tombol fCtriJ-f--) untuk memperbesar dan (Ctri--(-) untuk memperkecil. Atau cara yang 
lebih mudah lagi adalah dengan menekan tombol fCtrij sekaligus melakukan scrolling 


pada mouse Anda. 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


UP BROADCAST RUNNING MUL 
TICAST MTU:1599 Metric:1l 

RX packets:5276 errors:9 
dropped:9 overruns:9 frame:9 

TX packets:4612 errors:9 
dropped:9 overruns:9 carrier:9 

collisions:3989 txgueuel 
en:199 

RX bytes:2991184 (2.8 Mb) 
TX bytes:452072 (441.4 Kb) 

Interrupt:11 Base 
address :9xe800 


Lroot@server rootJ# route -n 
Kernel IP routing table 


127.0.0.0 0.8.0.0 
255.0.0.0 U | | 
8 10 


Bisakah InfoLINUX menjelaskan dari 
mana Red Hatmemasukkan IP 169.254.0.0? 
Padahal service yang saya dijalankan cuma 
ssh. 


Arief Yudhawarman — via e-mail 


Hahaha...pusing juga ya melihat 
adanya IP tersebut. Hal tersebut 
dikarenakan bagian dari Zero Con- 
figuration Network System (http://www. 
zeroconf.org/). 
Untuk men-disable hal ini, Anda ha- 


Solusi Kami Buat Anda 


Saran untuk e-mail/surat yang 

masuk di klinik InfoLINUX 

@ Mohon pastikan untuk menyertakan 
detail sistem Anda. “X saya tidak dapat 
berjalan!” Pertanyaan ini tidak dapat 
kami mengerti, karena kami tidak me- 
ngetahui versi X yang Anda gunakan, 
spesifikasi hardware yang digunakan 
saat menjalankan X. 

@ Coba lebih spesifik tentang per- 
masalahan Anda. Hal-hal seperti “pro- 
gramnya tidak dapat bekerja!” atau 
“Saya mendapatkan pesan error!" tidak 
membantu kami dalam memberikan 
solusi. Sertakan penjelasan, bagaima- 
na sesuatu itu tidak dapat bekerja? 


Destinati Si Gateway Genmask sa mengedit file /etc/sysconfig/network Apa yang sebenarnya Anda harapkan 
Flags Metric Ref Usenlace scripts/ifup. "ana : 
. . terjadi? Apa bunyi pesan error? 
192.168.0.0 0.0.0.0 Pada file tersebut lihat pada bagian: 
@ Kadang-kadang pembuat program 
2 Aa wae) 1) 7) # Add Zeroconf route. : : 
telah membuatkan informasi yang ber- 
9 ethg Ruh ae 
guna di situsnya, jadi cobalah untuk 
169.254.0.0 9.8.0.0 : 
. . membaca manual dan dokumentasi 
Lao lo) U | | Bagaimana? Apakah Anda masih merasa A 
lebih dahulu, OK! 
9 ethg aneh dengan hal tersebut? 


Professional 100Yo Linux Traiming & Solution 
Paket A-Z Linux 


-Linux Concept & Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
-Linux Security 

56 hours (14 day @ 4 hours) 


Only : Rp.4.850.000,- 


Ingin Menguasai Linux 
Secara LENGKAP ?! 


PATIN (Paket Intensif) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server 
42 hours (6 days@ 7 hour) 

Only : Rp.3.750.000,- 


PAKIS (Paket Ekonomis) 
-Linux Concept and Fundamental 
-Linux System Administration 
-Linux Internet # Intranet Server. 
44 hours (11 days@ 4 hour) 
Only : Rp.3.650.000.- 


Special Offer 
Crash Programme ! 


Ketik: Info PATIN atau Info PAKIS kirim SMS ke 0856 7771030 SMS Server powered by eSMSis (www.eSMSis.com) 


eSMSis Ver. 1.5 MySMSPass 

- Web based, Internet Ready Start Making Money from your Website! 

- Broadcast, GroupCast, MemberCast - SMS Autentication System for Web Content 

- Scheduled SMS, Product Informations - Short Number by Telco Operators 

- Auto Response, Remote SMS, Alert, etc ' Demo Website : www.InfoLINUX.web.id/sections 
visit: www.eSMSis.com 


Linuxindo 


PUSAT : Wisma Bisnis Indonesia Suite #415 - JAKARTA 
BANDUNG: (022) 7234192 - CIREBON: (0231) 200418 - SOLO: (0271) 662318 


PERINGATAN ! Linux bisa membuat Anda kecanduan, menambah PD dan belum ada obatnya.Tidak Setiap Paket Promosi tersedia di Cabang. 


SMS Server & Gateway 


(021) 5362390 


www.Linuxindo.com 


MP3 Streaming Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | 


teman Anda dengan mengatur sebuah MP3 streaming set 
populer telah mendukung fasilitas ini. 


embagi koleksi lagu dapat di- 
lakukan dengan berbagai cara. 
Apabila Anda menggunakan 


Windows, tentu cara yang paling mudah 
barang kali dengan mempergunakan pro- 
tokol SMB. Apa yang perlu dilakukan oleh 
user hanyalah menyiapkan sebuah direk- 
tori lagu yang akan di-share, mengatur hak 
akses dalam file sharing dan yang lain pun 
bisa segera melakukan mapping, dan dapat 
mengakses koleksi lagu tersebut seolah- 
olah berada di harddisk sendiri. Cara yang 
satu ini memang mudah bagi pengguna 
Windows. Namun, bagi pengguna Linux, 
ada beberapa hal yang harus diatur terlebih 
dahulu. Akan menjadi sangat rumit pada- 
hal apa yang diinginkan hanyalah mende- 
ngarkan lagu. 

Bagi yang fanatik berat dengan UNIX, 
cara lain seperti berbagi lewat NFS mungkin 
akan diusahakan. Toh, pengguna Windows 
juga dapat mengakses share NFS tersebut. 
Apalagi pengguna Linux. Namun, cara ini 
akan lebih parah dari cara pertama. Peng- 


8 GNUMP3d :: / - Kongueror 


Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


guna Windows harus melakukan banyak hal 
untuk sekadar mendengarkan lagu. 

Masih ada cara lain, yaitu dengan ber- 
bagi lagu lewat FTP. Sayangnya, pengguna 
harus men-download terlebih dahulu ke 
dalam harddisk lokal. Cara ini tidak menye- 
nangkan. Bahwa ada FTPFS, pengaturan 
yang harus dilakukan akan menjadi sangat 
kompleks dan tidak platform independent. 

Selain FTP, kita masih bisa mempergu- 
nakan HTTP. Jadi, kumpulan lagu dibuat 
agar bisa diakses via web browser, namun 
sayangnya, user juga harus men-download- 
nya terlebih dahulu. Mempergunakan Web- 
DAV juga bukan solusi yang mudah. 

Cara yang sebenarnya sangat baik adalah 
dengan mempergunakan streaming server. 
Apa yang Anda perlukan sebagai sisi pemba- 
gi lagu hanyalah sebuah program streaming 
server, selain kumpulan lagu Anda. Sebagai 
streaming server, kita akan memperguna- 
kan Gnump3d. Sementara, pihak lain yang 
ingin memutar lagu yang Anda tawarkan 
hanya perlu mempergunakan berbagai play- 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell No. 2 - Konsole 5. 


Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


semua Ka | 
Pa 
aa AH 
er MP3 atau OGG yang mendukung fasilitas 
streaming. Umumnya, hampir semua player 
populer seperti Winamp dan XMMS telah 
mendukung dengan sangat baik. Dengan 
mempergunakan streaming server seperti 
ini, kita bahkan dapat berbagi file melalui 
internet. Seru, bukan? 

Sebagai langkah pertama, kita akan meng- 
install program gnump3d. Program ini bisa 
didapatkan di http://www.gnump3d.org. Na- 
mun umumnya, berbagai distro telah me- 
maketkan program ini ke dalam CD atau 
DVD yang datang bersamanya. Periksa ter- 
lebih dahulu CD distro Anda sebelum men- 
download. 

Gnump3d sangat mudah diinstal dan 
tidak membutuhkan banyak tetek bengek 
(Anda akan membutuhkan Perl). Selain 
itu, program ini juga dapat menyediakan 
fasilitas streaming untuk format OGG (wa- 
laupun namanya sudah telanjur memper- 
gunakan istilah MP3). Yang lebih seru lagi, 
Gnump3d juga bahkan dapat menyediakan 
streaming untuk video MPEG. 


Jala 


TG NN d &dINSINRKA MO Lt 


|| re Location: | tp:/Mocaihost:8888/ ba 


IGwunP3a is free softuare, covered by the GNU General Public License, 
land you are welcome to change it and/or distribute copies of it under 
Icertain conditions. 


IFor full details please visit the COPYING URL given belou: 


Copying details: 
http://localhost:8888/COPYING 


GMUMP3A now seruing upon: 
http://localhost:8888/ 


GNUMP3A website: 
Na Merata ar http://uuw.gnump3d .org/ 
David Tao -Ai Menjlan Dan 
3- SHEILA ON 7 -PHANTAN TANGGUH -( Pop -03/51/3.5Mb into (DownloadI 
1- SHEILA ON 7 - PBANTAN TANGGUH -| Pop -03:27 /31Mb ) into (DownloadI 
Pop-04:23/4Mb1 Tinfol (Download 
2- SHEILA ON7-PBANTAN TANGGUH -| Pop -04135/4.2Mb Tinfol (Download 
info (DownloadI 


Iintol (Download 


Tene1 Demand Indexing your music collection, this may take some tine. 


h '—fast' if you do not uish this to occur at startup). 


complete. 


into (Downloadi 
Tintoy (Downloadi 
into (Download 
into (Download 


he initialized, 11 entries 


@shell 


@ Shell No. 2 I Shell No. 3 


(page loaded | 


Interface web gnump3d. Streaming server telah diaktifkan. 


50 INFOLINUX 04/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


MP3 Streaming Server 


# GNUMP3d :: Choose Random Tracks - Kongueror Ii -lajx ? GNUMP3d :: Choose Random Tracks - Kongueror 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help Location Ec 'Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
@G00 084 K3igKL aa g AG00 08 sn SIKKL 0 jt) 


|| ip Location: | htp:/Mocalhost:8888/random - g || re Location: 0 hitp:/Mocalhost:8888/Chartene - Ive Never Been To Me.mp3.m3u - 


Listen To Random Tracks Listen To Random Tracks 


” : 
& (I-1- SHEILA ON 7- PBANTAN TANGGUH -| Pop -03:27/3.1Mb | Guestion - Kongueror 2 
& I-1- SHEILA ON 7- PBANTAN TANGGUH -| Pop -03:27 /3.1Mb | 

» II: Cllet Richard - Romantic Love Songs (Vol.5) - The Best Of Me | Pop- 04:12 /5.5Mb 1 
» H1-12-artist-titie Track 12 | genre -04:13/4.8Mb 

» (I-- Chariene - Romantic Lave Songs (Vol.8)-1!ve NeverBeen To Me I Pop - 03:57 /9Mb 


& HI-1- SHEILA ON 7- PHANTAN TA 
& (-1- SHEILA ON 7- PHANTAN TA 
Sa aa Na AE EA @ Open 'http:/Mocalhost:8...Been To Me.mp3.m3u'? 


? B1-- Oliet Richard - Romantic Love Songs (Vol.5) - The Best Of Me | Pop -04:12/9.6Mb | Aype one: 53 MPEG Kayen Ruko, 


» II-O1-Lets Hang On 
» BI-12-aris-titie - Track 12 | genre -04:13/4.8Mb 

» II: - Chariene - Romantic Love Songs (Vol.4)-I!ve Never Been To Me I Pop -03:57/9Mb | 
& (lb 4- SHEILA ON 7 - PHANTAN TANGGUH -| Pop - 04:23 / 4Mtb ) 

& Ll: 2- SHEILA ON 7 -PHANTAN TANGGUH - | Pop - 04:38 /4.2Mb 


» I1-12-artst-tite-Track12(9er LI Do notask again 


(open with "Engueue in XMMSI| |M Cancel 


“.w 
& (RI-A- SHEILA ON 7 -PHANTAN 


2 Gi-2smeLaon 7 -pgawnanny | Save As 


Play |fzo-| Tryagain | random irectory3 Pay |rzo-| Tryagain | Random oireetory3 


('ocathost contacted. Waiting for reply... 


random playlist. 


Program ini juga memungkinkan user 
menentukan apa yang ingin diputar. Stream- 
ing dapat dilakukan untuk file tunggal, atau, 
untuk keseluruhan tree direktori, atau, 
terserah Anda saja. Semuanya bisa diatur. 

Setelah dijalankan, kita dapat membuka 
web browser untuk melihat daftar file (yang 
akan ditampilkan secara realtime, Anda ti- 
dak perlu me-restart server ketika lagu di- 
tambahkan). 

Setelah langkah pertama selesai, kita 
akan melanjutkan ke langkah kedua, yaitu 
mengonfigurasi gnump3d. File konfigu- 
rasi ghump3d umumnya akan disimpan di 
dalam /etc/gnump3d/gnump3d.conf. Anda 
juga dapat meng-override pengaturan uta- 
ma ini dengan file konfigurasi per user yang 
akan disimpan sebagai .gnump3drc di home 
directory user. Bagi Anda yang anti melaku- 
kan konfigurasi, Anda dapat memberikan 
saja opsi —config kepada gnump3d pada saat 
dijalankan. 

Konfigurasi gnump3d.conf mempergu- 
nakan format variabel—nilai. Dokumen- 
tasinya sendiri cukup baik. Sebelum suatu 
variabel atau opsi diatur, kita selalu dapat 
membaca catatan singkat yang dituliskan 
sebagai komentar. 

Setelah semua konfigurasi diselesaikan, 
kita akan melanjutkan ke langkah ketiga, 
yaitu menjalankan gnump3d. Caranya sa- 
ngatlah mudah. Cukup jalankan saja pro- 
gram: 

gnump3d 


Tentu saja, Anda harus menyesuaikan 
pengaturan Anda untuk masalah keaman- 
an. Pastikan user yang Anda gunakan un- 


Konfirmasi streaming. 


tuk menjalankan gnump3d memiliki hak 
akses pada log, koleksi lagu, port, dan lain 
sebagainya. Sekali lagi, hindari menjalankan 
gnump3d sebagai root. Berikut ini adalah 
tampilan gnump3d apabila sukses dijalan- 
kan: 

GNUMP3d is free software, 
covered by the GNU General 
Pubikiesisicenses 

and you are welcome to change it 


and/or distribute copies of it 
under 
certain conditions. 


For full details please visit 
the COPYING URL given below: 


Copying details: 
http://loca1lhost:8888/ 
COPYING 


D Complete control panels 
D POP3 email, FTP access 
D SSH, CGI, SAL. 

D' and much more... 

D Start from Rp. 19.500,-/ month 
D Free Setup") 

D2 Months Free "") 


Wis 


“ITS NEVERBEEN EASIER 


www.infolinux.web.id 


Sesar 


BL/SINESS ONLINE " 


ESS... 


NEY 


Limited Offer : 
Dedicated Server 
Rp:1.250.000,-/ mo 


: D Location NOC Jakarta - Indonesia (IIX) 
D Size server: 1 U Rackmount 
D Bandwith : 128 kbps 
D IP Address : 8 (max) 
D Colocation : Rp. 1.000.000,-/ month 


D Colocation & Dedicated Server in USA 
D Domain Name Register 
D Benefit Reseller Program 


sa Panah 


Cyber Building (d/h Elektrindo) 10 th Floor 
I. Kuningan Barat No. 8 Jakarta Selatan 12710 
Phone. (021) 526 8000 Fax. (021) 52 66 444 
p://www.cakraweb.com - info@cakraweb.com 


INFOLINUX 04/2005 51 


MP3 Streaming Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


GNUMP3d now serving upon: 
http://localhost:8888/ 


GNUMP3d website: 
http://www.gnump3d.org/ 


Indexing your music collection, 
this may take some time. 


(Run with “--fast? if you 
do not wish this to occur at 
startup). 


Indexing complete. 


Tag Cache initialized, 11 
entries 


Pada saat menjalankan, secara default 
gnump3d akan melakukan indexing pada 
koleksi musik Anda. Tunggulah beberapa 
saat. 

Kini, sesuai dengan pengaturan Anda, 
bukalah web browser dan akseslah alamat 
streaming server Anda (lengkap dengan 
port). Anda akan mendapatkan tampilan 
yang sangat ramah. Kliklah salah satu entri, 
dan secara default, akan menampilkan dialog 
untuk memroses link tersebut. Umumnya, 
pilihlah Engueue untuk player favorit Anda. 

Dalam tiga langkah saja, kita sudah sele- 
sai mengatur sebuah streaming server. Luar 
biasa, bukan? 

Satu hal terakhir, barang kali Anda 
akan senang mengamati statistik streaming 
server Anda. Selain melalui web, Anda juga 
bisa mempergunakan program gnump3d- 
top yang datang bersama dengan paket 
program ini. Cara penggunaannya sangat 
sederhana, cukup jalankan saja gnump3d- 
top diikuti dengan statistik apa yang ingin 
diamati (lagu, agent, dan lain-lain, jalankan 
gnump3d-top tanpa parameter untuk meli- 
hat opsi yang tersedia). Contoh: 
gnump3d-top --songs 


Berikut ini adalah contoh keluarannya: 
strstdcb2Count«/b2x/ 
td-ctd2cb2Song«/b2K/tdP/tr3 
Strstd»3d/tdestdpsa href-”/ 
David Tao - Ai Hen Jian Dan.mp3. 
m3u”2/David Tao - Ai Hen Jian 
Dan.mp3x/a2«/tde trs 


52 INFOLINUX 04/2005 


Str3std224/tdestdsa href-”/ info/Jikustik - Setia.mp3.m3u”2/ 
Charlene - I've Never Been To info/Jikustik - Setia.mp3Ya2x/ 
Me.mp3.m3u”2/Charlene - I've td2x/tr3 

Never Been To Me.mp3Ya2/tdPK/ 

tr Program ini memang ditujukan bagi web 
Strsstd21/tdstdzsa href-”/ dan akan menghasilkan kode-kode HTML. 
Clief Richard - The Best Of Sampai di sini pembahasan kita dalam 
Me.mp3.m3u”2/Clief Richard - The mengatur streaming server. Selamat men- 
Best Of Me.mp3/a-/tdzx/trs coba! 

Strestd21e/tdestd»sa href-”/ Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


Berikut ini adalah beberapa opsi yang mungkin berguna: 


Opsi Deskripsi 


port Port di mana gnump3d berjalan. Berikan nilai di atas 1024 
untuk lebih amannya. 
root Merupakan root direktori untuk apa yang ingin Anda share. 


Di SUSE, default-nya adalah /srv/mp3. Letakkan semua file 
yang ingin di-share ke dalam direktori ini. 

logfile Logfile selalu berguna untuk pemeriksaan balik. Format log- 
file yang dipergunakan adalah 1006 sama dengan format 
logfile yang dipergunakan oleh Apache. Berikan path leng- 


kap ke logfile. 

log format Anda dapat mengatur format penulisan log Anda di sini. 
Anda bisa memodifikasi dari contoh yang telah tersedia. 

stats program Path ke program statistik gnump3d. Gnump3d datang de- 
ngan sebuah program statistik yaitu gnump3d-top. 

user User yang menjalankan program gnump3d. Jangan gunakan 
root. Gunakan user yang memiliki hak rendah. 

allowed clients Client yang diperbolehkan untuk mengakses streaming ser- 


ver Anda. Berikan alamat IP (dipisahkan : apabila lebih dari 
1). Anda juga dapat memberikan nilai all ataupun none. 
denied clients Kebalikan dari allowed clients 
enable password protection Apabila diset, maka user perlu memasukkan password 
untuk dapat mempergunakan layanan yang Anda berikan. 
Database password adalah file dengan nama .password di 
direktori MP3. 


Format password adalah 
username:password 
usernamel:password1 


usernamen:passwordn 


recursive randomize Melakukan pengacakan secara rekursif 

theme Mengatur theme untuk tampilan web gnump3d 

song. format Format lagu yang akan ditampilkan pada daftar 

shoutcast streaming Mengatur stream informasi judul lagu dalam format shout- 


cast. Apabila client mendukung (XMMS dan Winamp dapat 
bekerja dengan baik), aturlah nilainya menjadi 1. 

enable browsing Mengatur agar daftar lagu dapat dibrowse. Apabila tidak, 
maka Anda harus mengakses langsung file recurse.m3u 
atau file playlist lain dan tidak memiliki akses ke daftar 
langsung. Default-nya adalah 1. Beberapa dari anda mung- 
kin akan menonaktifkannya. 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


IRC Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Membangun IRC Server 


IRC adalah salah satu cara berkomunikasi melalui Internet yang sangat populer. Menggu- 
nakan Linux, kita juga bisa membangun IRC server dan menyediakan service IRC kepada 
lingkungan kerja kita, terutama untuk kebutuhan lokal. Di artikel ini, kita akan.membahas 
bagaimana membangun IRC server secara cepat. 


ebagai makhluk sosial, berkomuni- 
GS: dan bermasyarakat adalah kebu- 

tuhan manusia di manapun manusia 
tersebut berada. Salah satu cara berkomuni- 
kasi adalah dengan berbicara. Dan, dengan 
perkembangan teknologi Internet dan ko- 
munikasi, kita juga dapat berbicara dengan 
orang lain yang terpisah secara geografis 
dengan mudah. Menggunakan komputer 
misalnya, kita bisa mengirim pesan teks 
ataupun gambar dan bisa diterima dalam 
hitungan detik oleh pengguna komputer di 
belahan bumi berbeda. 

Terdapat banyak cara untuk mengirim 
pesan melalui Internet. Kita bisa bedakan 
menjadi dua kategori besar, yaitu realtime 
dan non-realtime. E-mail termasuk dalam 
kategori non-realtime, sementara instant 
messaging dan IRC termasuk dalam ka- 
tegori realtime. Cara berkomunikasi secara 
realtime memiliki keuntungan karena kita 
bisa berbicara secara langsung seperti hal- 
nya berbicara antardua orang dalam tempat 
yang sama. 

IRC, sebagai salah satu cara berkomuni- 
kasi realtime, termasuk cepat populer di ka- 
langan pengguna komputer. Dengan adanya 
IRC, sekelompok pengguna yang memiliki 
ketertarikan yang sama dapat bergabung 
dalam satu ruang virtual ataupun berbicara 
secara privat. Berbeda dengan instant mes- 
saging, IRC pada awalnya memang telah 
didesain untuk pembicaraan publik dan 
dikembangkan untuk pembicaraan privat. 
Sementara, instant messaging dikembang- 
kan pada awalnya untuk pembicaraan 
privat, walaupun beberapa implementasi 
menyediakan fasilitas konferensi. 

Bagi kebanyakan pengguna IRC, peng- 
gunaan IRC umumnya dikonotasikan un- 
tuk bicara ngalor ngidul, ataupun hal-hal 
yang sedikit nakal. Namun, IRC sebenarnya 


54 INFOLINUX 04/2005 


Berikut ini adalah pembahasan beberapa opsi file konfigurasi ircd.conf. 


Kepentingan Opsi Deskripsi 


mandatory M Mengatur nama server, deskripsi, dan port server. 
Format konfigurasi: 
M:xServer NAME5:SYOUR Internet 
IP#5:xGeographic Location2:«xPort» 


Contoh konfigurasi: 
M:nop.keant.com:192.168.9.50:Komputer 
nop:6667 


mandatory A Mengatur informasi administratif 
Format konfigurasi: 
A: our Name/Location2?: Your Electronic 
Mailing Addr-:xother informationz: : 


Contoh konfigurasi: 
A: Supernopp: Supernopp «supernopp@nop?: 
informasi penting:: 


mandatory P Port yang digunakan 
Format konfigurasi: 
P:xYOUR Internet IP#5: «45:cInternet IP 
Mask2:4SPortz: 


Contoh konfigurasi: 
Pe 00101As 


mandatory i/I Konfigurasi otorisasi untuk client. Tanpa mengatur konfigu- 
rasi ini, client tidak akan bisa terkoneksi ke server. Opsi i 
akan mengatur restricted mode yang akan melarang pe- 
rubahan nick dan status channel operator, sementara I akan 
mengizinkan akses penuh. 
Format konfigurasi: 
I:KTARGET Host Addr-:«xPassword»: KTARGET 
Hosts NAME5:«cPort»:«xClass» 
T:STARGET Host Addrz:xPassword?: TARGET 
Hosts NAME5:«Port»:«xClass» 


Contoh konfigurasi: 
ISO 


Bersambung... 


www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


IRC Server 


(Lanjutan) Berikut ini adalah pembahasan beberapa opsi file konfigurasi ircd.conf. pernah populer dalam menyediakan cara 
Kepentingan Opsi Deskripsi berkomunikasi realtime pada saat terjadi 
berbagai konflik dan ketegangan di bebera- 


suggested Y Menentukan kelas koneksi. Umumnya dipergunakan untuk pa lokasi negara di masa lalu. IRC juga ba- 
melakukan klasifikasi koneksi dari client, misalnya client nyak digunakan oleh developer open source 
yang datang dari situs tertentu akan dikelompokkan sebagai dan komunitas underground untuk saling 


kelas tertentu. bertukar kode program, tip trik, dan ber- 
Kita mengenal server class dan client class. Umumnya, opsi bagi pengetahuan lainnya. Berbagai proyek 
ini dipergunakan dalam jaringan besar. open source juga memiliki irc channel tem- 
Format konfigurasi server class: pat para pengguna dan pengembang saling 
Y:sClass2:xPing Freguency2:sConnect bertukar informasi. Tak jarang, kita bahkan 
freg2: Max Links2:«SendOp:: bisa belajar produk open source melalui pro- 
tokol komunikasi ini. Semasa mengerjakan 
1: nomor kelas Skripsi, penulis banyak belajar dari komuni- 
2: frekuensi ping (dalam detik) tas di beberapa channel. 
3: frekuensi koneksi (dalam detik) IRC dimungkinkan dengan adanya IRC 
4: jumlah maksimal link inisial dalam kelas ini server dan IRC Client. Untuk IRC client, ki- 
5: sendg ta mengenal banyak implementasi populer, 
6: tidak dipakai seperti irc, epic, bitchx, Mirc, Xchat, Gaim, 
7: tidak dipakai Kopete, konversation, dan lain sebagainya. 
Sementara, untuk irc server, kita bisa mem- 
Format konfigurasi client class: pergunakan ircd. 
Y: sClass2:xPing Freguency2: : «Max Bagi Anda yang bekerja di kantor dan 
Links2:xSendO2:xLocal Limit2»:xGlobal Limit- senang mempergunakan Yahoo! Messenger 
atau MSN Messenger, percakapan memper- 
1: nomor kelas gunakan kedua protokol tersebut sangatlah 
2: frekuensi ping (dalam detik) tidak ekonomis. Bayangkan saja, pesan ha- 
3: frekuensi koneksi (dalam detik) rus lari dulu ke Yahoo! atau ke MSN dan 
4: jumlah maksimal link dalam kelas ini ada akhirnya kembali ke rekan yang duduk 
5: sendg untuk setiap client di sebelah kita. Menempuh ratusan sampai 
6: jumlah maksimum link dari user di server ribuan kilometer. Anda bisa membangun 
7: jumlah maksimum link dari user di jaringan IRC server lokal dan rekan-rekan kerja An- 
TIDAK DISET DALAM ARTIKEL INI da bisa memanfaatkannya untuk berkomu- 
suggested B Mengatur server alternatif dimana user akan diarahkan apa- nikasi. Bisa membangun channel yang ber- 
bila server kita telah penuh. beda-beda pula. Asal, pekerjaan utama tidak 
Format konfigurasi: mn 
B:xClassIHost Mask»: :xServer Name»:xPort»: Untuk membangun IRC server, per- 
tama-tama Anda harus memiliki paket ircd 
TIDAK DISET DALAM ARTIKEL INI terlebih dahulu. Carilah paket untuk dis- 
opsional 0 Mendefinisikan akses operator. Kita tidak selalu membutuh- — tribusi Linux yang Anda gunakan sebelum 
kan adanya operator untuk menjalankan server Anda melakukan kompilasi dari source 
Format konfigurasi: code. Anda bisa men-download ircd di ala- 
O: TARGET Host NAME: cPassword»:cNickname-: mat berikut: http://www.irc.at/site/down- 
Hp SAP ASES load.php?lang—en. Setelah itu, lakukanlah 


instalasi seperti biasa. Paket-paket untuk 


TIDAK DISET DALAM ARTIKEL INI berbagai distro telah tersedia. Ambil paket 


opsional K Mendefinisikan user@host yang di-banned dari server untuk distro Anda dan lakukanlah instalasi 
Format konfigurasi: dengan mudah. 

K:xHost Name or IPs:xstime interval(s)| Setelah ircd terinstal, kita akan melan- 

comment»: xUser»:xport»: jutkan ke tahapan kedua, yaitu melakukan 

k:xHost Name or IPs:stime interval (s)| konfigurasi. Harap diperhatikan bahwa kon- 

comment»: xAuth»:xport»: figurasi ircd agak sedikit unik dan nyentrik, 


walaupun tidak akan membuat sakit kepala 


JI INA BELA TI seperti halnya konfigurasi sendmail. File 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 04/2005 55 


IRC Server 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


IP Konversation "Ja x 


File Actions Windows Settings Help 


IP Konversation 


File Actions Windows Settings Help 


Configure Konversation | InsertIRC Color 


Configure Konversation | InsertIRC Color 


(08:57) (info Looking for server 192.168-0.50 

108:57) fimfol Server found. connecting 

1 Iinfol Connected! Logging in 

1 (Welcome) Welcome to the Internat Relay Nntmork KanvIAC "-korwersabon@192 168 030 
1 IWelcomel Your host is your.server.name, running version 2.10.3p5 

(08:58) (Welcomel This server was created Tue Apr 6 2004 at OL:27-21 UTC 


(08:58) (2511 There are 1 users and O services on 1 servers 
log-se) (254) LL channels formed 

Los:5e) (2851| have 1 users, O services and O servers 
Io8:58) (MOTDJ Message of the day: 

Ioe-se) rmorD1 
Iog:se) (morp) 
(08:58) tmorp) 
(08:58) (momo) 
loe-:s8) tmorD) 
log:s8) (morp) 
08:58) tmorp) 
1 Imorp) 
1 (morpJ 
log-s8) (mOTDI End of mewsage of the day 


s/4/2004 8:27 


You have to configure this server 


You will find ired.conf and ired.motd (this file) in 


ete/ired, 


108:581 (Weleomel Server your server.name (Version 2.10.3p5), User modes: a00Irw, Channel modes: abeiikimnoOpgrstv 


108:59 


108-591 (Listl End of channel list 


108-591 fkiistJ SAUTH (1 user): SERVER MESSAGES: messages from the authentication slave 
(08:59) fkiist1 SERVICES (1 user): SERVER MESSAGES: services joining and leaving 
108:501 fkist) GLOCAL (L user): SERVER MESSAGES: notices about local connections 

I (ist) GHASH (L user) SERVER MESSAGES: hash tables growth 

108-591 (List) GSERVERS (1 user)- SERVER MESSAGES: servers joining and leaving 

Lo8:591 fkiist) GNUMERICS (1 user) SERVER MESSAGES: numerics received 

L08:591 fkiist) GCHANNEL (1 user): SERVER MESSAGES: fake modes 

(08:59 (kiist) GKILLS (1 user): SERVER MESSAGES: operator and server kils 

(08:59) (List) SNOTICES (1 user) SERVER MESSAGES: warnings and notices 

108-591 (ist) SERRORS (1 user): SERVER MESSAGES: server errors 


Konvurc | || Konvnc | |f 
Da irckde.org | DI 0 192168050 Dia irekde.ora | DI 0 192168050 
(Reagy. (Lag: 9 ms (Reagy (Lag: 3 ms 


Terhubung ke irc server. 


konfigurasi ircd, umumnya tersimpan se- 
bagai /etc/ircd/ircd.conf terdiri dari banyak 
baris, dengan masing-masing baris mirip 
dengan baris pada /etc/passwd. Setiap baris 
akan berisikan opsi yang berbeda, lengkap 
dengan parameternya. Di dalam file konfi- 
gurasi ini, dibedakan juga derajat kepenti- 
ngan suatu opsi. Ada opsi yang mandatory, 
disarankan, opsional, tidak diperlukan dan 
tidak disarankan. Dengan demikian, akan 
lebih mudah bagi kita untuk membuat kon- 
figurasi yang sederhana. Masing-masing 
derajat kepentingan, terutama yang diper- 
lukan umumnya mengandung tidak ter- 
lalu banyak opsi. Anda dapat merujuk tabel 
pada halaman sebelumnya untuk berbagai 
opsi dan contoh penggunaannya. 

Setelah konfigurasi selesai, kita bisa 
melanjutkan ke langkah ketiga, yaitu men- 
jalankan dan menguji IRC server kita. 
Jalankan perintah inisialisasi (umumnya di 
/etc/init.d/ircd) dengan parameter start, se- 


Shell No. 4 - Konsole T-fajx 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


Daftar channel (inisial dan tidak dapat digunakan). 


bagai contoh: 
/etc/init.d/ircd start 


Atau, pada SUSE: 
rcircd start 


Tergantung pada distro Anda, apabila 
sukses, maka akan terdapat pesan sukses 
yang ditampilkan. Untuk keamanan, IRC 
server akan dijalankan dengan user yang 
tidak memiliki hak berarti. Setelah server 
dijalankan, gunakanlah client favorit Anda 
untuk menguji. Dalam tulisan ini, penulis 
akan mempergunakan konversation irc cli- 
ent. 

Setelah server Anda berjalan dengan 
baik, Anda akan segera bisa membangun 
channel baru dan memulai ruang virtual 
Anda sendiri. 

Apabila IRC server ingin selalu diak- 
tifkan, Anda bisa meminta distro Anda 
untuk menjalankan ircd pada saat booting 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


& Shell No. 4 - Konsole O-lalsl 


(gunakan tool distro Anda, misal Runlevel 
Editor YaST untuk distro SUSE). 

Ircd datang dengan sebuah utiliti ircd- 
watch, yang berguna untuk memeriksa 
daemon ircd dan akan melakukan restart- 
ing apabila diperlukan. Anda mungkin akan 
membutuhkan utiliti ini. Utility ini juga bisa 
Anda manfaatkan dengan menggunakannya 
bersama-sama shell script. 

Demikianlah pembahasan kita dalam 
membangun irc server. Dengan memba- 
ngun irc server lokal, kita bisa mengakomo- 
dasi kebutuhan akan komunikasi realtime 
tanpa harus membuang bandwidth yang 
mahal ke luar. Bagi Anda yang memiliki 
akses ke jaringan global, Anda selalu bisa 
mempergunakan protokol ini untuk me- 
ngenal berbagai orang di belakan dunia lain. 
Yang penting, sekali lagi, jangan sampai irc 
server menyebabkan gangguan produktivi- 
tas di lain hari. Selamat mencoba!@ 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


TRCDWATCH(B) IRCDWATCH(B) 


ircduatch - Daemon for monitoring ircd and ircd.conf 

IS morsis 
P tch 

CU —kil IC —rest 1 I —help 3 

IpEscRrPTion 


make ircd reload its configuration file by sending it a SIGHUP signal. 


just ircduatch. 


loer1ons 
—kill Stop both ircd and ircduatch 


—rest Stop ircduatch but leave ircd rumming 


—help List command line argunents 


(coPyRicaT 
Copyright (C) 1998 Bjorn Borud, Cborudeguardian.no» 


IFILES 


“ircd.conf'" 

“ired.pid" 

“ircduatch.pid" 
#LS0 


Manual page irc 


ircduatch is a daemon that periodically checks that the ircd daemon is running, restarting it of necessary. 
This daenon can also be configured (at compile time) to check for changes to the ircd configuration file and 


Given command line arguments ircdwatch will serve as a remote control for stopping both ircduatch and ircd or 


IRCD (B) 


loer1ons 


Manual page irca(B) line 1 


ircd - The Internet Relay Chat Progran Server 


( -abciogst J IL -f configfile 1 | —x debuglevel 1 IL -h hostnane J1 | -T tunefile J | -p node 1 


Ismors1s 
ircd 
ircd 

IpEScRIPTION 
ircd is the server (daemon) program for the Internet Relay Chat Program. The ircd is a server in that its 
function is to "serue" the client program irc(1) uith messages and commands. All commands and user messages are 
passed directly to the ircd for processing and relaying to other ircd sites. The irc) program depends upon 


there being an ircd server running someuhere (either on your local UNIX site or a renote ircd site) so that it 
will have someuhere to comect to and thus allou the user to begin talking to other users. 


ircd vill rercad its configuration file uhenever it received a hangup signal, SIGHUP. 


Sending an interrupt signal to ircd process vill cause it to restart. 


- Instructs the server to autonatically die off if it loses all it's clients. 


-b If the ircd.tune file is corrupted, by default the server uill not start. This option will make the 
server start anyuays, uith the default values Cignoring the corrupted file). 


-e This flag must be given if you are running ircd from /deu/console 
a tty and you uant the server to fork off and run in the background. This needs to be given if you are 
starting ircd from an rc (such as /etcyrc.local) file. 


—i The server uas started by inetd and it should start accepting comections from standard input. The 
following inetd.conf-line could be used to start up ircd automatically uhen needed: 


CJ agsneti 


Shell No.2 


@ShellNo.3 | (shell No.4 | 


Fe amsnett 


Shell No.2 


(Shell No.3 


IRCD(B) 


Or any other situation uhere fd 0 isnt 


ja Shell No. d | 


Manual ircdwatch. 


56 INFOLINUX 04/2005 


Manual ircd. 


www.infolinux.web.id 


IKLAN 


namazu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Membangun Search Engine 
dengan namazu 


search engine menjadi begitu mudah dan cepat untuk diimplementasikan. 


anusia pada dasarnya adalah 

makhluk tukang simpan. Apa saja 

disimpan. Mulai dari baju-baju 
yang bahkan sudah tidak terpakai sampai 
dengan e-mail-e-mail sampah yang pasti tidak 
akan pernah dibaca lagi. Di dunia komputer, 
tak heran apabila kapasitas harddisk tidak 
pernah cukup. Pada saat membeli harddisk 
berukuran 80 GB mungkin akan terasa besar, 
namun seiring dengan penggunaannya, besar 
kemungkinan untuk menambah harddisk. 

Masalahnya, selain keterbatasan ruang 
atau tempat, manusia juga suka sekali lupa. 
Tidak semua memang, namun jumlah ma- 
nusia pelupa kini semakin banyak. Apabila 
budaya menumpuk barang dikombinasikan 
dengan budaya lupa, maka banyak hal akan 
menjadi semakin menarik, termasuk tulisan 
ini. 

Pembahasan di atas hanyalah salah satu 
alasan dari pentingnya fasilitas pencari. Ber- 
hubungan dengan masalah fisik saja, men- 
cari barang yang kecil dan telah dimiliki 


#2 Shell No. 2 - Konsole 2 Aset 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


selama tahunan akan susah. Begitupun de- 
ngan topik yang disimpan di antara ribuan 
file yang juga telah disimpan tahunan. 

Hal lain yang mendukung perlunya pen- 
carian adalah waktu. Tidak mungkin bagi kita 
untuk selalu mencari sesuatu secara manual. 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin 
akan membuat daftar berisikan barang yang 
kita miliki dan tempat penyimpanannya, se- 
hingga, apabila ingin mencari sesuatu, tinggal 
melihat ke daftar. Tidak perlu mengobrak- 
abrik seisi rumah (dengan asumsi, kita selalu 
meletakkan barang di tempat penyimpanan 
yang seharusnya, tidak mengambil dari gu- 
dang namun malas menyimpan kembali ke 
gudang sehingga dibiarkan begitu saja di ka- 
mar kerja misalnya). 

Apabila dikembangkan lebih luas, salah 
satu pentingnya pencarian adalah masalah 
lokasi. 

Terutama di penggunaan komputer. Ada 
kalanya, kita perlu mencari informasi yang 
tidak disimpan di lokal, namun tersimpan 


Session Edit View Bookmarks Settings Help 


#2 Shell No. 2 - Konsole NE ETS 


di remote entah di komputer mana. Apabila 
ada fasilitas pencari lintas lokasi, maka ma- 
salah keterbatasan lokasi bisa dipecahkan. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, 
search engine menjadi populer. Dengan ada- 
nya search engine, kita bisa mencari tanpa 
terbatas lokasi, waktu, dan lain sebagianya. 
Masukkan saja apa yang ingin dicari, dan 
search engine akan menampilkan informasi 
yang didapatkannya. 

Untuk menurunkan kehebatan search 
engine di internet, Google bahkan merilis 
pencarian versi desktop sehingga user dapat 
semakin mudah mencari apa yang tersim- 
pan di dalam harddisk komputer. Pencari- 
annya begitu hebat sehingga berbagai doku- 
men juga dapat ditelusuri dengan mudah 
(Google dipenuhi dengan begitu banyak 
tenaga kerja superunik dan hebat, dalam 
budaya kerja yang 70Y0 menyenangkan dan 
menggembirakan, dan sisanya adalah darah, 
keringat dan air mata. Menurut salah satu 
pejabat Google). 


(2632/19791 - susr/share/docrpackagesseuns/ INSTALL .initrd Itext/plainl 
1263319791 - susr/share/docspackagesseuns/PLUGIN. IDS Ctext/plain1 
12634719791 - susr/share/docspackagesseums/README Ctext/plainl 
I2635/19?91 - susr/share/docpackagesseuns/ TERMINOLOGY Itext/plainl 


- 19419/19440 — yusr/share/doc/packages/zsh/htnldoc/zsh 39.html Ttext/htmll Es 
11942019440 - /usr/share/doc/packages/zshvhtnldoc/zsh 38.html Ctext/html) 
119421/19440 - /usr/share/doc-packages/zsh/htnldoc/zsh 39.html Ctext/htmll 
119422/19440 - /usr/share/doc-packages/zsh/htnldoc/zsh 40.html Ctext/htmll 


I2636/19?91 - susrssharesdoc/packagesseuns/cli scripts/assign segngr Itextsplainl 
I2639/19791 - susrssharedoc/packages/euns/cli scripts/create bbr feature Itextsplainl 
I2638/19791 - susrssharesdoc/packages/euns/cli scripts/create bbr segment Itextsplainl 
I2639/19791 - susrssharedoc/packages/euns/cli scripts/create drivelink Ctext/plainl 
I2640/19791 - susrssharedoc/packagesseuns/cli scripts/create filesystem Itext-plainl 
I2641/19791 — susrssharedoc/packagesseuns/cli scripts/create lum container Ctext/plainl 
I2642/19791 — susrysharedoc/packagesseuns/cli scripts/create lum region Itext-plainl 
I2643/19791 — susrssharedoc/packages/evns/cli scripts/create nd region Ctext/plainl 
I2644/19791 — susr/sharedoc/packagesseuns/cli scripts/create segment Itextsplainl 
I2645/19791 — susrssharedoc/packayes/euns/cli scripts/create snapshot Ctextsplainl 
I2646/19791 — susrssharedoc/packayes/evns/cli seri 
I2647/19791 — susr/sharedoc/packages/evns/cli 
I2648/19791 — susr/sharedoc/packayes/euns/cli scripts/list containers Ctext/plainl 
I2649/19791 — susr/sharesdoc/packayes/euns/eli scripts/list objects Ttext/plainI 
I2650/19791 — susr/sharesdoc/packages/euns/cli scripts/list volunes Ctext/plainl 
2651719791 — susr/shareydoc/packages/euns/cli scripts/renove filesysten Itext/plainl 
I2652/19791 — susr/shareydoc/packages/euns/cli scripts/remove segngr Itextsplainl 
I2653/19791 — susr/sharesdoc/packayesseuns/cli scripts/reset snapshot Itextsplainl 119440719440 — susr/sharedoc/packages/zubiTODO Itext,plainl 
I2654/19791 — susr/sharesdoc,packayesseuns/eli seripts/rollback snapshot Itext/plain1 luriting index files... 

I2655/19791 - susr/sharedoc/packayes/euns/euns-lum-conp.pdf Unsupported media type Capplication/pdf) skipped. TBase3 
I2655/19790 - susrssharedoc/packayesexpat/COPYING Itextsplainl Ibate: 


119423/19440 - /usr/share/docpackagesszsh/htnldoc/zsh 41.html Ctext/htnl) 
19424719440 - usr/sharesdocpackageszsh/htnldocszsh 42.html Ctext/htnl) 
19425719440 - /usr/share/docpackageszsh/htnldocszsh 43.html Ctext/htnl) 
19426719440 - /usr/sharedocrpackagesszsh/htnldocszsh abt.htnl Ctext,html) 
19422719440 - /usr/sharedocrpackagesszsh/htnldocszsh our .htnl Ctext/htmlJ 
1942819440 - usr/sharedocpackagesszsh/htnldocszsh toc.htnl Ctext/htmlJ 
11942919440 - usr#sharedocepackagesyzshvintro.txt Itext/plainl 
19430/19440 - usr“sharedocepackageszshvpubring .pyp Ctextsplainl 
1943119440 — usr#share/docrpackages/zshvzsh-development-guide Ctext/plain1 
119432/19440 - usresharedocpackages/zubi/ABOUT-NLS Ctext/plainl 
19433/19440 — usr/sharedocpackages/zubi/AUTHORS Ctext/plain1 
119434/19440 — usr#sharerdocspackages/zubi/BUGS Itext/plainl 

19435/19440 — usr#sharedocrpackages/zubi/COPYING Ctext/plain1 
11943619440 — usr#sharedocrpackages/zubi/ChangeLog Ctext/plain3 
119432/19440 — usr/sharedocpackages/zubi/INSTALL Ttext/plain1 
119438/19440 — usr/sharedocspackagesszubi/NEUS Itext/plainl 

119439/19440 — usr/sharedocpackages/zubi/README Itext/plain1 


Sat Dec 18 14:56:33 2004 


I2656/19790 - susr/sharedoc,packages/expat/Changes Itext/plain) Ihadea Documents: 19,440 
1265?/19790 — /usr/share/doc/packages/expat/MANIFEST (textsplainl Size (bytes): 185, 389,802 
I2658/19790 — /usrvshare/doc-packages/expat/README Itextsplain) Total Documents: — 19,440 
I2659/19790 — usrvshare/doc-packages/expat/examples/elenents.c (text/plainl Inaded Keyuoras : 1,470,031 
I2660/19790 — susrvshare/doc-packayes/expat/examples/outline.c Itext/plainl Total Keyuords: 1,470,031 


12661719790 — usr/share/doc-packages/expat/expatfag.html Ctext,htnl) (bakat : 


I2662/19790 — susrsshare/doc-packages/expat/reference.html Ctext/htnl) Time (sec): 5,161 
I2663/19790 - usrvshare/doc-packagessexpat/stule.css Itext/plainl Iri 1e/Sec: 3.79 
I2664/19790 — usrvshare/doc-packagessexpat/xnluf .sgml (text/htmll ISusten: Linux 
12665719790 - usrvshare/doc-packages/expect/ChangeLog Itext/plainl (Peri: 5.008003 
I2666/19790 - usrvshare/doc-packagesexpect/FAG Imessage/rfoB221 Ihamazu : 10. 


I2667/19790 - susrvshare/doc-packages/expect/HISTORY Itext/plain1 


Ka 1 


2 
k 
Kn 1 


Inopel inux:/hone/DATA/NOP/hone- tenp/nanazus If 


@ Shell No. 2 I Shell No. 3 Gal af shell No. 2 J 


Pembuatan index. Pembuatan index (selesai). 


es) she 


58 INFOLINUX 04/2005 www.infolinux.web.id 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Sebenarnya, jauh sebelum Google meri- 
lis pencarian versi desktop, kita juga telah 
mengenal fasilitas pembuatan search engine 
yang dapat diterapkan secara lokal ataupun 
intranet, juga Internet. Walau, barang kali 
lebih banyak yang menerapkan untuk lokal 
ataupun intranet saja. Berbagai tool bisa kita 
gunakan. Dan, salah satunya adalah dengan 
mempergunakan namazu. 

Namazu adalah search engine full-text 
yang ditujukan untuk kemudahan penggu- 
naan. Namazu dapat dipergunakan untuk 
sistem pencarian mulai dari harddisk lokal 
sampai web berukuran medium. Pada awal- 
nya, namazu hanya dikembangkan untuk 
bahasa Jepang, namun untuk saat ini, juga 
telah dapat menangani bahasa Inggris dan 
bahasa latin lainnya. Namazu pada awalnya 
dikembangkan oleh Satoru Takabayashi dan 
saat ini telah dikembangkan oleh namazu 
project (www.namazu.org). Sebagai catatan 
soal nama, dalam bahasa Inggris, kata je- 
pang namazu berarti catfish. 


Indexing 

Umumnya, sebelum pencarian dapat di- 
lakukan, kita akan melakukan proses index- 
ing terlebih dahulu, termasuk penggunaan 
namazu. Contoh yang paling baik adalah 
dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah 
kita memiliki banyak barang yang tersim- 
pan di dalam rumah. Terkadang, untuk 
mencari sebuah obeng saja, kita mungkin 
harus menelurui gudang, kamar kerja, garasi 
dan lain sebagainya. Untuk mempermudah 


pencarian, sebuah index pun dibuat. Proses 
pembuatan index disebut dengan index- 
ing. Dalam melakukan indexing investori 


peralatan di rumah tersebut, kita melaku- 
kan pencatatan barang-barang kunci dan 
lokasinya. Sebagai contoh: 


Barang Lokasi 
Obeng Gudang 
Kantong Plastik Dapur 
Colokan T Gudang 


Daftar tersebut kita gunakan sebagai 
index untuk mempermudah pencarian. 
Apabila ingin mencari obeng, maka kita 
bisa menuju ke gudang. Hanya satu masalah 
seperti yang telah disebutkan, kita mungkin 
lupa untuk meletakkan kembali obeng ke 
gudang setelah digunakan. Dalam hal ini, 
index harus diperbaiki secara berkala. 

Di komputer pun sama. Kita umumnya 
menjalankan program peng-index yang 
akan mencatat berbagai hal di dalam sistem 
sesuai kemampuannya. Tentu saja index 
tersebut tidak sekadar pasangan kata kunci 
dan lokasi, melainkan harusnya dalam for- 
mat yang telah teroptimasi untuk penca- 
rian. Sebagai contoh adalah berbagai format 
binary yang di dalamnya berisikan tree. 

Bisa kita bayangkan betapa pentingnya 
index. Misal, kita memiliki 100 buah file 
teks. Kita ingin mencari satu kata, misalnya 
Linux ke dalam kumpulan file tersebut. Kita 
sebenarnya bisa memanfaatkan program 
find, grep, cat, dan lain sebagainya untuk 
mencari. Jadi, tidak mempergunakan search 
engine. Tapi, bayangkan waktu dan usaha 
yang diperlukan. Apabila mempergunakan 
sistem pencarian berbasis index yang seder- 
hana saja, tentunya waktu yang diperlukan 
akan lebih sedikit karena pencari hanya per- 


namazu 


lu mencari ke daftar dan segera menemukan 
file mana yang diperlukan. 

Masalah klasik dari index seperti manusia 
yang suka mengembalikan barang ke tempat 
semula juga terjadi di komputer. Tentu saja, 
pengguna file tidak harus selalu memindah- 
mindahkan file setelah digunakan. Namun, 
bisa saja file telah dihapus atau diubah dan 
kata kunci menjadi tidak relavan lagi. 

Google juga mengalami masalah yang 
sama, namun menanganinya dengan pintar. 
Ada kalanya suatu website telah berubah, 
namun Google tetap menyimpannya. 
Google akan menyimpan ini sebagai cache 
dan pengguna masih bisa mendapatkan in- 
formasi yang diinginkan walaupun sumber 
informasi sudah tidak menampilkannya 
lagi. 

Indexing adalah hal yang penting, dan 
juga digunakan oleh namazu. 


Namazu dan komponen namazu 
Namazu datang dengan seperangkat tool 
dan komponen terpisah yang dapat diper- 
gunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun, 
pada umumnya, kita bisa membedakan tiga 
komponen utama namazu: 

@ mknmz, adalah sebuah program Perl 
yang berguna untuk membuat index se- 
belum pencarian dilakukan. 

@ namazu, adalah sebuah program C yang 
berguna untuk melakukan pencarian se- 
cara command line, berdasarkan index 
yang dibuat. 

@ namazu.cgi, adalah sebuah program 
C untuk keperluan CGI, yang akan 
melakukan pencarian berdasarkan index 
yang dibuat. 


 Namazu: a Full-Text Search Engine: «linux» - Kongueror 8 Namazu: a Full-Text Search Engine: «Linus» - Kongueror RPG 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
F1 7 AN A 1 7 Tw 
A20 0 SKA Wo AGA0 90 TER U g 
EP Location: (RS nte-/tmpyhasi.html ka E9 Location: | & htp:/focalhostcgi-bin/namazu.cgiguery-Linus&max-10Sresult-shortEsort-score sa 
Results: 5 (35) (INamazu Users Manual | A Namazu: a Ful-Text Search | ts 
References: (linux: 20001 & 
Namazu: a Full-Text Search Engine 
Total 2000 documents matching your guery. 
This index contains 19,440 documents and 1,470,031 keywords 
1, MAINTAINERS (score: 302) 
Author: unknown Last modified: 2004-12-18 
Date: Thu, 26 Aug 2004 01:31:55 
List of maintainers and how to submit kernel changes Please try to follow the guidelines below. This will make things easier on the maintainers. Not aa 
allof these guidelines matter for every triv @uery: (Linus IHow to search! 
lusr/share/doc/packanes/kemel-docs/MAINTAINERS (51.186 bytes) 
ipa dag 5 Display: |10 Description: (Short sort: (by score bad 
2. PORTING 160 
emeAa Results: 
Author: unknown 
Date: Thu, 26 Feb 2004 04:17:44 References: | Linus: 541 
2 AMI. 2 ANA NA MIN COD IAUNAA HI Network Top 5-55 A 
lusr/share/doc/packages/ntop/PORTING (18,352 bytes) Total 54 documents matching your guery. 
PA 1. FAO for isdnalinun: trouble: Troubleshooting (score: 7) 
3. CREDITS (score: 151) lusr/share/doc/packageshal-base/fagfdlfag-7.html (25,323 bytes) 
Author: unknown 
Date 200A1OAG 3! 2. ISDNALINUX - FAO (deutsche Version): trouble: Fehlerbeseitigung (score: 7) 
This is at least a partial creditsfile of people that have contributed to the Limu project. Itis sorted by name and formatted to allow easy grepping lusr/share/doc/packages/isl-base/fag/dIfag-de-8 html (26,368 bytes) 
and beautfication by scripts. The fields 
lusr/share/doc/packanes/kemel-docs/CREDITS (85,160 bytes) Sae ih NN MANA KEMAA GENATA 
Jusr/share/doc/packages/ibxml2-devel/xml.html (195,362 bytes) 
4. DVD#RW/4R/-RIWI for kamu (score: 139) £ - 
Di Tai 


HTML yang dihasilkan namazu. 


Penggunaan namazu.cgi. 


www.infolinux.web.id 


INFOLINUX 04/2005 59 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


# Namazu: a Full-Text Search Engine - Kongueror Tzl-lalx 8 Contoh pencarian mempergunakan namazu - Kongueror (GS l- aj xj 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 

1 5 A9 ag! 1 5 A4 
AG29 90 SKA Wa 4220 90 DSSKKA MO 
EP Location: |. htp:/focalhostcgi-bin/namazu.cgi - g EP Location: | & htp:/focalhosusearchysearch.htm! - g 
(ES) (iNamazu Users Manual | 4 Namazu: a Ful-Text Search 1! A (S5 (SlNamazu Users Manual | $Namazu: a Ful-Text Search... | 4 Contoh pencarian memperguna | (al 
Guery Masukkan kata kunci 


Single term guery 


The guery specifies only one term for retrieving all documents which contain the term. e.9., 


namazu 


AND guery 


Linux and Netscape 


OR guery 


Linux or PreeB8D 


NOT guery 


not operator between the terms to do NOT guery. e.g., 


Linux not UNIT 


The guery specifies two or more terms for retrieving all documents which contain both terms. You can insert the and operator between the terms. e.g., 


You can omit the and operator. Terms which is separated by one ore more spaces is assumed to be AND guery 


The guery specifies two or more terms for retrieving all documents which contain either term. You can insert the or operator between the terms. e.g., 


The guery specifies two or more terms for retrieving all documents which contain a first term but doesn't contain the following terms. You can insert the 


Jinux search 


« 


pr 


nj |o Page loaded 


Bantuan pencarian. 


Selain datang dengan program-program 
utama, namazu juga datang dengan berba- 
gai tool (akan dibahas belakangan) dan fil- 
ter. Namazu dibangun dengan modular dan 
mempergunakan filter-filter untuk mena- 
ngani indexing dokumen. Berikut ini adalah 
filter standar yang datang dengan namazu: 
@ bzip2.pl, untuk menangani file bzip2 

(membutuhkan program bzip2). 

@ compress.pl, untuk menangani file hasil 
kompresi program compress. 
@ deb.pl, untuk menangani paket debian 

(membutuhkan program dpkg). 

@ dvi.pl, untuk menangani file dvi (mem- 
butuhkan dvi2tty). 
@ excel.pl, untuk menangani format MS 

Excel (membutuhkan xlhtml). 

@ gzip.pl, untuk menangani file gzip (mem- 
butuhkan program gzip atau modul Perl 
Compress::Zlib. 

hdml.pl, untuk menangani file hdml. 

@ hnf.pl, untuk menangani file Hyper 
NIKKI System. 

html.pl, untuk menangani file html. 


@ mailnews.pl, untuk menangani Mail/ 
News. 
@ man.pl, untuk menangani halaman 

manual. 

@ mhonarc.pl, untuk menangani file Mho- 
Arc (www.mhonarc.org). 

@ msword.pl, untuk menangani format MS 
Word (membutuhkan wvWare). 

@ pdf.pl, untuk menangani format PDF 
(membutuhkan pdftotext, bagian dari 
xpdf). 

@ postscript.pl, untuk menangani file post- 
script (membutuhkan ps2ascii). 

@ powerpoint.pl, untuk menangani format 


60  INFOLINUX 04/2005 


Form html untuk pencarian. 


MS Powerpoint (membutuhkan ppt- 
Html, bagian dari xlHtml). 

@ rfc.pl, untuk menangani file RFC. 

@ rpm.pluntuk menangani paket RPM 
(membutuhkan program rpm). 

@ taro.pl, untuk menangani format ichita- 
ro, pengolah kata untuk bahasa Jepang. 

@ tex.pl, untuk menangani format tex 
(membutuhkan detex). 


Program namazu yang dikompilasi un- 
tuk Windows memiliki beberapa filter khu- 
su seperti berikut: 

@ ichitaro456.pl, untuk menangani format 
ichitaro, pengolah kata untuk bahasa Je- 
pang (membutuhkan JSTXT. tool untuk 
MSDOS). 

@ oleexcel.pl, untuk menangani format MS 
Excel (membutuhkan Excel). 

@ olemsword.pl, untuk menangani format 
MS Word (membutuhkan Word). 

@ olepowerpoint.pl, untuk menangani 
format MS powerpoint (membutuhkan 
PowerPoint). 

@ oletaro.pl, untuk menangani format ichi- 
taro. 

@ olertf.pl, untuk menangani format rtf 
(membutuhkan Word). 


Untuk bekerja dengan namazu, seperti 
telah disinggung, kita perlu membuat index 
terlebih dahulu dengan program mknmz 
(yang bekerja dengan filter-filter yang baru 
saja dibahas). Setelah itu, kita bisa memper- 
gunakan program namazu atau namazu.cgi 
untuk spencarian. 

Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, 
kita perlu memahami apa yang bisa dan 


www.infolinux.web.id 


tidak bisa dilakukan oleh namazu, sebagai 
referensi agar Anda bisa menyesuaikan ke- 
butuhan Anda. Namazu dapat dimanfaat- 
kan untuk hal-hal berikut ini: 
@ Mencari file yang tersimpan di komputer. 
@ Mencari kata yang tersimpan dalam file. 
@ Mencari dengan berbagai kriteria dan 
dapat bekerja dengan reguler expression. 
@ Dapat mencari berbasiskan command 
line dan web. 


Namazu tidak dapat dimanfaatkan untuk: 
@ Mencari file di komputer lain. 
@ Pencarian web tidak bisa diandalkan un- 
tuk server yang sangat sibuk. 


Harap diperhatikan bahwa penggunaan 
komputer yang cukup cepat, dengan RAM 
yang cukup besar dan harddisk yang cukup 
cepat akan mampu meningkatkan kinerja 
namazu. 


Pembuatan index 

Untuk membuat index, kita akan mem- 
pergunakan program mknmz. Berikut ini 
adalah cara penggunaannya: 

mknmz LoptionsJ starget»... 


Untuk «target», kita memberikan direk- 
tori yang ingin di-index. Berikut ini adalah 
beberapa opsi yang mungkin berguna: 

@ -a, menargetkan semua file (umumnya 
diset). 

@ -t, menspesifikan tipe media. 

@ -e,tidakmemasukkanpencarianfileHTML 
yang berisikan Xmeta name-”ROBOTS” 
content-” NOINDEX ». 

@ -U, tidak mengencode URI. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


namazu 
Lang Msg: en US.UTF-8 Dengan mengamati apa yang tertera 
Lang: en US.UTF-8 pada konfigurasi aktif ini, kita bisa menen- 
@ -X, tidak membuat summary pada head- Coding System: euc tukan paling tidak media tipe mana yang 
ing. CONFDIR: /etc/namazu dapat menjadi target. 
@ -C, menampilkan konfigurasi. LIBDIR: /usr/share/namazu/p1 Pada contoh berikut, penulis melakukan 
@ -f mempergunakan file konfigurasi lain. FILTERDIR: /usr/share/namazu/ indexing pada /usr/share/doc/packages dan 
@ -g, melakukan indexing dengan tidak le mknmz mendapatkan sekitar hampir 20.000 
banyak menampilkan output. TEMPLATEDIR: /usr/share/namazu/ file yang diindex. Keluarannya sangatlah 
@ -V, bertindak verbose. template panjang. Berikut ini baris-baris terakhir pe- 
Supported media types: rintah mknmz di komputer penulis: 
Berikut ini adalah contoh penggunaan application/postscript $ mknmz -a /usr/share/doc/ 
mknmz untuk mengamati konfigurasi aktif: application/x-bzip2 packages 
$ mknmz -C application/x-compress 
application/x-gzip 
Loaded rcfile: /etc/namazu/ application/x-rpm Dr 
mknmzrc message/news 19436/19449 - /usr/share/doc/ 
System: linux message/rfc822 packages/zvbi/ChangeLog ILtext/ 
Namazu: 2.9.12 text/hnf plain! 
Perl: 5.098903 text/htmi 19437/19449 - /usr/share/doc/ 
NKF: module nkf text/html: x-type-mhonarc packages/zvbi/INSTALL Ltext/ 
KAKASI: module kakasi -ieuc - text/plain plainl 
OeUC -W text/plain, x-type-rfc 19438/19449 - /usr/share/doc/ 
ChaSen: module chasen -j -F “4m ' text/x-hdmi packages/zvbi/NEWS (text/plainl 
Wakati: module kakasi -ieuc text/x-roff 19439/19449 - /usr/share/doc/ 
-06UC -W packages/zvbi/README (text/ 
| UNTUK ANDA SEORANG......o oom... 
M Eksekutif TI, Pro ini 
vr. 1 pn | 1 


Materi 

& Pengantar Keamanan 
(Security) Sistem 

& Pengantar Kernel Linux 

& Kompilasi Kernel 


Tempat & waktu 


Depok: Sabtu, 9 April 2005 

Jakarta: Sabtu, 16 April 2005 

Bekasi: Sabtu, 2 & 30 April 2005 
Jam: 08.30 s.d. 15.30 WIB. 


Persyaratan 


mM Pernah menggunakan Linux 
mM Pernah melakukan kompilasi kernel 
(Tidak harus mahir) 


Materi 


& Pengantar & Instalasi PostgreSOL 
& Administrasi User & Database 
& Membuat Rule, Trio, & Membuat Store Procedure 
» ae an WEB dgn PHP Menga 
Membuat Aplikasi n ang Men 
Database PostgeSOL 8 aa : kes m— 
& Backup & Restore, Replikasi Database 


5 
Menggunakan Schema FASILITAS: 


Tempat & waktu 


Depok: Jum'at, 8 April 2005 

Jakarta: Jum'at, 15 April 2005 

Bekasi: Jum'at, 29 April 2005 
Jam : 08.30 s.d. 15.30 WIB. 


Persyaratan 


M Memahami konsep dasar 
database relasional, termasuk 
memahami SOL (Structured 
Ouery Language) 

M Peserta Juga diharapkan 
pernah menggunakan Linux 


". 


worksho 


SN ENIKAN KOMPUTER NURBESKRE 5.0D Softwares 
Depok 16424 & (02 9t-— | 9 Block.n 
D' - Ssetifikat 
ikarta 12790 B (Oz 2 O Disket “4 £ 
"1G Makan siang “— 


9 Coffee break.» & 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


namazu 
plain1 detik (kurang lebih 1,5 jam: penulis mem- 
19449/19440 - /usr/share/doc/ buatnya di hari libur :)) di mesin celeron di 
packages/zvbi/TODO Itext/plain| atas 2 GHz dan RAM 256. Cukup memakan 
Writing index files... waktu. Indexing ratusan MB file RPM/ 
(Basel GZIP/BZIP2 mungkin akan lebih lama lagi. 
Date: Sat Dec 18 Di direktori aktif tempat menjalankan 
14:56:33 2004 mknmz, akan terdapat file dengan nama 
Added Documents: 19,449 file diawali dengan NMZ”. Bagi Anda yang 
SiZen (bytes) 185,389,802 — tertarik, dapat melihat tabel 1 tentang kegu- 
Total Documents: 19,449 naan masing-masing file berawalan NMZ. 
Added Keywords: 1,470,031 Bagi Anda yang sekedar ingin mengimple- 
Total Keywords: 1,470,031 mentasikan search engine, Anda bisa melan- 
Wakati: module jutkan ke pembahasan berikutnya. 
kakasi -ieuc -oeuc -w 
Time (sec): 5,161 Pencarian berbasis command line 
File/Sec: BO Setelah kita memiliki index, maka kita dapat 
System: linux memulai pencarian dengan pencari berbasis 
Pemilik 5.908993 command line: namazu. Berikut ini adalah 
Namazu: 20 cara penggunaan namaZu: 


namazu Loptions| «xguery? 
Bisa kita lihat bahwa pembuatan index index. 
tersebut menambahkan keyword pencarian 
sebanyak 1.470.031 buah. Harap diperhati- Berikut ini adalah beberapa opsi yang 
kan juga, bahwa indexing sebagian besar file ' mungkin berguna: 
teks tersebut memakan waktu sekitar 5000  @ -n, jumlah dokumen yang ditampilkan. 


Tabel 1. Kegunaan masing-masing file berawalan NMZ. 


NMZ.i Index untuk pencarian kata (inverted file) 

NML.ii Index untuk mencari ke dalam NMZ.i 

NMZ.w Daftar kata 

NMZ.wi index untuk mencari ke dalam NMZ.w 

NMZ.r Daftar file yang terdaftar dalam index 

NMZ.p Index untuk pencarian berbasis frase 

NMZ.pi Index untuk NMZ.p 

NMZ.t Mencatat informasi tentang timestamp dan dokumen yang telah dihapus. 


Memiliki masalah dengan tahun 2038 (timestamp berbasiskan epoch dihi- 
tung setiap detik sejak 1 Januari 1970). 
NMZ.field.fsubject,from,date,message-id,...! 
Mencatat informasi field 
NMZ.field.fsubject,from,date,message-id,...!.i 
Index untuk mencari ke dalam NMZ.field.fsubject,from,date,message-id,...! 
NMZ.access Konfigurasi akses control 
NMZ.status Mencatat berbagai status untuk kebutuhan update index 
NMZ.result Menentukan hasil pencarian 
NMZ.head Header hasil pencarian 


NMZ.foot Footer hasil pencarian 

NMZ.body Deskripsi guery 

NMLZ.tips Tips pencarian dokumen 

NMZ.log Logfile untuk upate index 

NMZ.lock Lockfile untuk mencegah pencarian 


NMZ.lock2 Lockfile untuk mencegah pembuatan index dalam waktu bersamaan 
NMZ.slog Logfile untuk kata kunci yang dicari 


62 INFOLINUX 04/2005 www.infolinux.web.id 


@ -w, nomor dokumen yang pertama dit- 
ampilkan. 

@ -1, menampilkan hasil pencarian dengan 
menampilkan format. 

@ -s, menampilkan hasil pencarian singkat. 

@ --late, mengurutkan dokumen dalam 
late order. 

@ --early, mengurutkan dokumen dalam 
early order. 

@ --sort-METHOD, mengurutkan doku- 
men dengan metode tertentu. 

@ --ascending, mengurutkan dokumen 
dalam modus ascending (default). 

@ --all, menampilkan semua hasil pencarian. 

@ -c, menampilkan jumlah hasil pencarian. 

@ -h, menampilkan hasil pencarian dalam 
format HTML. 

@ -o, menyimpan hasil pencarian dalam 
file tertentu. 

@ -g, tidak menampilkan informasi ekstra. 


Berikut ini adalah contoh penggunaan 
namazu: 
$ namazu -s -n 19 -w 9 Tinux 
/home/nop/ temp/namazu/ 
Results: 
References: TI linux: 2009 1 
Total 20999 documents matching 
your guery. 


1. MAINTAINERS (score: 392) 
/usr/share/doc/packages/kernel- 
docs/MAINTAINERS (51,186 bytes) 


2. PORTING (score: 169) 
/usr/share/doc/packages/ntop/ 
PORTING (18,352 bytes) 


3. CREDITS (score: 151) 
/usr/share/doc/packages/kernel- 
docs/CREDITS (85,160 bytes) 


4. DVD#RW/4#R/-RIWJ for Linux 
(score: 139) 
/usr/share/doc/packages/dvd-#rw- 
tools/index.html (59,652 bytes) 


5. Changelog (score: 136) 
/usr/share/doc/packages/cdrecord 
/Changelog (206,483 bytes) 


6. HISTORY (score: 132) 
/usr/share/doc/packages/util- 
linux/HISTORY (54,742 bytes) 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


# Namazu: a Full-Text Search Engine: clinux» - Kongueror x @ Shell No. 2 - Konsole oo ROE 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help ses: Edit View Bookmarks Settings Help 
1 5 2 9 A e. 
@G290 0 SIKA MO we kene MAAN tane) gcnmz —u /home/mop/temp/nanazu/ 
EP Location (anu: Mocalhost/search/search.php?guery-linux - Gg 11469619440 
- Inop@l inux : /hone/DATA/NOP/hone) 

(ES (SlNamazu Users Manual | &Namazu: a Ful-Text Search ... | $ Namazu: a Ful-Text Search ea 2 ' 

Namazu: a Full-Text Search Engine 

This index contains 19,440 documents and 1,470,031 keywords 

Last modified: 2004-12-18 

1. MAINTAINERS (score: 302) 

lines below, This will make things easier on the maintainers. Not 
ry tv 
s/MAINTAINERS (51,186 bytes) 

Date: Thu, 26 Feb 2004 04:17:44 
GAM NI J ATM MI OJK ALI Network Top 5-5-5-5-5-2-5-5-2-2-5-2-5-5-2-2-5-2-5-5-.5 
lust/share/doc/packages/ntop/PORTING (18,352 bytes) 

3, CREDITS (score: 151) 
Author: unknown 
Dati 4 Apr 2004 10:37:37 ” 
This t a partial credits-file of people that have contributed to the Kmum project. Itis sorted by name and formatted to allow easy grepping —. - 

nd by scripts. The fields Tel 


2 
|o htp:1ocainostiusrishare/doc/packages/kernel-docs/CREDITS 


Im (5) she | ag sheliNo. 2 | 


Kombinasi PHP dan namazu. 


TMFAONCS core 1261) 
/usr/share/doc/packages/glibc- 
devel/FA0 (82,646 bytes) 


8. Linux Client with Linux 
Kernel-Space NFS server (score: 
118) 
/usr/share/doc/packages/nfs- 
utils/node24.html (15,226 bytes) 


9. Linux Client with Linux 
Kernel-Space NFS server (score: 
118) 
/usr/share/doc/packages/nfs- 
utils/node26.html (15,239 bytes) 


19. README (score: 192) 
/usr/share/doc/packages/lilo/ 
README (132,914 bytes) 
CUsren st ET 0 

Dalam contoh tersebut, Anda meminta 
namazu untuk mencari Linux (menggu- 
nakan index yang tersimpan di /home/nop/ 
temp/namazu) dan menampilkan 10 hasil 
pertama dalam format singkat. 

Tentu saja, Anda juga bisa meminta 
namazu untuk hanya mendaftarkan nama 
file saja, contoh: 

$ namazu -1 -n 19 -w 9 linux 
/home/nop/temp/namazu/ 
/usr/share/doc/packages/kernel- 
docs/MAINTAINERS 
/usr/share/doc/packages/ntop/ 
PORTING 
/usr/share/doc/packages/kernel - 


Penggunaan garbage cleaner. 


docs/CREDITS 
/usr/share/doc/packages/dvd-#rw- 
tools/index.html 
/usr/share/doc/packages/ 
cdrecord/Changelog 
/usr/share/doc/packages/util- 
Tinux/HISTORY 
/usr/share/doc/packages/glibc- 
deve1/FA0 
/usr/share/doc/packages/nfs- 
uti1s/node24.html 
/usr/share/doc/packages/nfs- 
uti1s/node26.html 
/usr/share/doc/packages/1ilo/ 
README 


Atau, meminta namazu untuk menampil- 
kan hasil pencarian dalam format HTML dan 
menyimpannya ke dalam file hasil.html. 

$ namazu -h -n 19 -w 9 1inux 
/home/nop/temp/namazu/ ? hasil. 
htmi 


Anda juga bisa meminta namazu untuk 
hanya menampilkan jumlah hasil pencarian 
seperti cara berikut ini: 

$ namazu -c linux /home/nop/ 
temp/namazu/ 
2000 


guery lanjutan 

Menggunakan namazu, sebenarnya Anda 

tidak harus mencari sesuatu sebagai suatu 

kata tunggal. Anda bisa mempergunakan 

guery yang lebih kompleks seperti: 

@ penggunaan AND. Sebagai contoh: Linux 
and Linus. Harap diperhatikan bahwa 
AND adalah default di dalam namazu. 


www.infolinux.web.id 


@ penggunaan OR. Sebagai contoh: Linux 
or Windows. 

@ Penggunaan not. Sebagai contoh: Linux 
not unix. 

@ Penggunaan grouping dengan tanda ku- 
rung (dipisahkan satu atau lebih spasi). 
Sebagai contoh (linux and unix) not win- 
dows. 

@ Penggunaan frase, dengan mengapit frase 
dalam ““ atau ( ). Sebagai contoh: ( Linus 
Torvalds |. Harap diperhatikan bahwa 
pencarian berbasis frase tidak selalu tepat. 

@ Penggunaan substring di awal, di tengah 
atau di akhir. Sebagai contoh “linux, 
“bsd, free”. 

@ Penggunaan reguler expression. Sintaks 
RE yang digunakan adalah gaya Ruby 
(sama-sama dari Jepang), walaupun gaya 
Perl juga ditawarkan. Sebagai contoh: 
/pro(gram|blem)s?/. 

@ Pencarian field specific (terutama untuk 
mail/news). Field yang bisa digunakan 
adalah Subject:, From:, Message-ld:. Se- 
bagai contoh: #subject:Linux. 


Boleh dikatakan, namazu sangat sukses 
dalam menangani guery. Sampai di sini, 
sebenarnya kita sudah selesai mengimple- 
mentasikan search engine. Namun, agar 
lengkap, kita juga akan membahas konfig- 
urasi namazu, namazu di web (baik meng- 
gunakan namazu.cgi ataupun PHP), ber- 
bagai tip untuk mempercepat pencarian dan 
pembahasan berbagai tool lain yang datang 
bersama namazu). 


Konfigurasi namazu 
Mknmjz dan namazu menyimpan file kon- 


INFOLINUX 04/2005 63 


namazu 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


IV /home/nop/temp/namazu/ - Kongueror Tel-lal 23 

Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
5 2 5 - 
A900 08 SS KAA MO 
EP Location: |() file:/tmpvfnmz html "Gg 
» 


I/home/nop/temp/namazu/ 


0. 3Dc rules (score: ???) 
Author: unknown 
Date: Fri, 23 Feb 1996 02:23:13 


boards arranged one above another. The pieces on the mid 
lusr/share/doc/packages/3d chess/3Dc-rules.htmi (5116 bytes) 


1. LICENSE (score: ???) 
Author: unknown 
Date: Wed, 07 Apr 2004 08:00:30 


USA Everyone is 
lusr/share/doc/packages/3ddiag/LICENSE (18312 bytes) 


2. COPYING.txt (score: ???) 
Author: unknown 
Date: Fri, 11 May 2001 06:32:31 


MA 02111-1307 USA 
Jusr/share/doc/packages/3dpong/COPYING.txt (18007 bytes) 


3. README.-txt (score: ???) 


Preview dengan vfnmz. 


figurasi mereka di /etc/namazu/mknmzrc 
Berikut ini, 
kita akan membahas beberapa opsi penting 
di kedua file konfigurasi tersebut. 


dan /etc/namazu/namazurc. 


mknmzrc: 

Berikut ini adalah beberapa opsi penting 

dalam file konfigurasi mknmzrc. 

@ $HTML SUFFIX, menspesifikan suffix 
html. 

@ $ALLOW FILE, menentukan file yang 
diperbolehkan dalam pembuatan index. 

@ $DENY FILE, menentukan file yang ti- 
dak diperbolehkan dalam pembuatan 
index. 

@ $SEARCH FIELD, menentukan field 
dalam pencarian field-specific. 

@ $SON MEMORY MAX, menentukan 
ukuran maksimal file yang dapat di-load 
ke dalam memory. 

@ $FILE SIZE MAX, menentukan ukuran 
maksimal file untuk indexing. 

@ $TEXT SIZE MAX, menentukan uku- 
ran maksimal file text untuk indexing. 

@ $WORD LENG MAX, 
maksimal panjang kata untuk indexing. 


menentukan 


hamazurc:. 

Berikut ini adalah beberapa opsi penting 

dalam file konfigurasi namazurc: 

@ Index, menentukan direktori default un- 
tuk index. 

@ Template, menentukan direktori default 
untuk template. 


64 INFOLINUX 04/2005 


3Dc rules Be careful - this can be heavy reading unless you have a board (or the 3Dc program) in front of you. 3Dc is played with three chess 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, 


GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, 


» 


4 


@ Replace, menentukan string yang ingin 
di-replace. 

@ Logging, menentukan aktif atau tidaknya 
(On atau Off, default adalah on) fasilitas 
keyword logging. 

@ Scoring, metode scoring yang digunakan 
(tfidf atau simple). 


Anda bisa mengubah beberapa hal seper- 
ti direktori index dan opsi memory (dibahas 
kemudian). Jangan lupa menghapus tanda 
komentar pada suatu opsi. 


namazu.cgi 
Komponen utama ketiga dari namazu 
adalah namazu.cgi yang dapat berfungsi 
sebagai aplikasi CGI untuk pencarian data 
di internet. Penggunaan namazu.cgi begitu 
mudah untuk dilakukan. 

Namun, sebelum mempergunakan 
disarankan untuk 
melakukan konfigurasi terhadap file nama- 


namazu.cgi, sangat 
zurc. Setelah itu, nyalakanlah web server 
Anda (Anda akan membutuhkan Apache 
terinstal dan terkonfigurasi dengan baik 
untuk cgi, berbagai distro modern seperti 
SUSE dan Red Hat telah melakukannya un- 
tuk Anda). 

Cara penggunaan namazu.cgi yang pa- 
ling mudah adalah dengan memberikan 
langsung kata kunci pencarian dan berbagai 
opsi ke dalam URL pemanggilan namazu. 
cgi. Sebagai contoh: 
http://localhost/cgi-bin/namazu. 


www.infolinux.web.id 


cgi?guery—linux 

Pemberian guery akan langsung mem- 
buat namazu.cgi mencari sesuai kata kunci 
yang dimasukkan. Sementara, dengan 
memberikan parameter max, kita dapat 
mengubah penampilan entri per halaman 
namazu: 
http://localhost/cgi-bin/namazu. 


cgi?guery—linux&max—10 


Pemberian parameter whence juga dapat 
dipergunakan untuk langsung melompat ke 
nomor tertentu hasil pencarian: 
http://localhost/cgi-bin/namazu.cgi?guery— 
linux&max—10&whence-27 


Untuk pengurutan data, Anda bisa mem- 
berikan parameter sort, sebagai contoh: 
http://localhost/cgi-bin/namazu.cgi?guery— 
linux&max—10&whence-27&sort—score 


Dan, untuk penampilan data, Anda bisa 
memberikan parameter result, sebagai con- 
toh: 
http:/Nocalhost/cgi-binfnamazu.cgi?guery— 
linux&max—10&result—shortersort—score 


Namazu di web dengan php 
Sebenarnya, kita juga dapat mempergu- 
nakan namazu dalam kombinasi dengan 
script PHP. Namazu selanjutnya kita man- 
faatkan sebagai backend search engine. 
Pada pengembangan berikutnya, namazu 
akan sekaligus datang dengan libnmz yang 
matang sehingga kita bisa langsung mem- 
pergunakan pustaka namazu dengan ber- 
bagai bahasa pemrograman yang mendu- 
kung penggunaan pustaka sistem. 

Berikut ini adalah contoh kerjasama an- 
tara PHP dan namazu (bukan namazu.cgi) 
dalam menghasilkan pencarian. 

Kita akan memiliki 2 file: 

@ search.html: form HTML. 

@ search.php: prosesor yang akan meminta 
namazu untuk mencari dan mengemba- 
likan hasilnya ke browser. 


Isi file search.html: 
Shtmi-xhead- 
Stitle»Contoh pencarian 
mempergunakan namazuX/title- 
s/head» 
sbody- 
Masukkan kata kunci &nbsp:8&nbsp, 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


cform action-search.php- 

Sinput type-text name-guery» 
&nbsp: &nbsp: 

cinput type-submit value-search» 
s/formssbody2/htm1- 


Isi file search.php: 
bari 
TN Geni me 
REOVESTI(guery1) —— “”) header 
(“location: search.htm1”): 


$nmz —- “/usr/bin/namazu 
-gh $ REOVESTLgueryl : 

echo $nmz, 
225 


Penjelasan: 

@ Pertama-tama, kita membuat form HT- 
ML yang berisikan satu variabel “guery” 
yang akan dilewatkan ke program search. 
php. Program ini kemudian memanggil 
namazu dan memanfaatkan output html 
namazu (-h) untuk menghasilkan kode- 
kode HTML. 

@ Pemberian opsi -g dimaksudkan untuk 
membuat output seminimal mungkin 
(hanya mengandung hasil pencarian dan 
nama program). 


Tentu saja, ini adalah contoh sederhana 
dan tidak bisa diandalkan untuk keper- 
luan serius. Anda dapat mengembangkan 
script Anda sendiri ataupun memanfaatkan 
namazu.cgi. 


Berbagai tip 

Kita dapat melakukan berbagai hal untuk 
memanfaatkan namazu sebaik mungkin, se- 
cepat mungkin. Berikut ini adalah beberapa 
tip penggunaan namazu: 


Fast Indexing 

Harus diakui, indexing adalah proses yang 

paling memakan waktu dalam penggunaan 

namazu. Untuk penyimpanan berukuran 

100 GB misalnya, pembuatan index akan 

memakan waktu sangat lama. Namun, 

Anda bisa melakukan beberapa hal berikut 

untuk sedikit mempercepat proses index- 

ing: 

@ Menggunakan modul Perl (terutama un- 
tuk filter). 

@ Menentukan opsi-media-type sehingga 


pembuatan index dapat langsung me- 
nargetkan tipe dokumen yang ditentu- 
kan. Ini bisa mempercepat sampai 20Y6. 

@ Meningkatkan memory pada opsi $ON 
MEMORY MAX di mknmzrc. Default 
memori yang digunakan adalah 5 MB, 
Anda bisa menjadikannya 100 MB Apa- 
bila Anda memiliki RAM sebesar 1 GB 
misalnya. 

@ Mempergunakan komputer yang cepat. 


Menyimpan memory untuk indexing 

Indexing akan memakan sangat banyak 
memory. Anda bisa mempergunakan opsi 
—checkpoint dan mengurangi memory yang 
untuk $ON MEMORY MAX. 
Penggunaan opsi —checkpoint akan mampu 


dipakai 
menghemat ukuran proses mknmz. 


Meng-update index untuk dokumen yang 
diubah atau dihapus 

Index yang dibuat dengan mknmz pada 
dasarnya adalah sederhana dan menyimpan 
ID dokumen yang dihapus sebagai tambah- 
an dari index utama. Jika update pada index 
terjadi berulang-ulang, maka informasi do- 
kumen yang terhapus akan bertambah dan 
performa akan berkurang. Untuk ini, kita 
bisa memanfaatkan program garbage cleaner 
yang datang bersama namazu. 


Tool-tool lain 

Namazu, selain datang dengan ketiga kom- 
ponen utama (mknmz, namazu, namazu. 
cgi), juga datang dengan berbagai tool lain. 
Berikut ini adalah pembahasan berbagai 
tool tersebut. Beberapa tool dapat menjadi 
sangat berguna (seperti garbage cleaner 
yang dibahas pada bagian tip). 


bnamazu 

bnamazu adalah tool yang digunakan un- 
tuk berurusan dengan web browser. Apabila 
Anda melakukan pencarian dan menampil- 
kan hasilnya dalam format HTML misalnya, 
tentu Anda tidak ingin melihat kode-kode 
HTML begitu saja (akan sulit dimengerti). 
Anda bisa menyimpannya ke dalam file 
html untuk dibuka dengan web browser mi- 
salnya, atau, Anda mempergunakan bnama- 
zu untuk langsung membuka web browser 
bagi Anda. 

Berikut ini adalah sintaks penggunaan: 
bnamazu I-nl (L-b browserj 


www.infolinux.web.id 


namazu 


Inamazu?'s options| «xguery? 
Lindex1... 

Contoh: 

bnamazu -b w3m -gh linux 


nmzgrep 
nmzgrep adalah tool yang digunakan untuk 
berurusan dengan egrep. Berikut ini adalah 
sintaks penggunaan: 

nmzgrep Legrep”s options| 
Spattern» LindexJ... 


Contoh: 
nmzgrep linux 


gcnmz 
Program ini akan berfungsi sebagai garbage 
cleaner (baca bagian tips namazu). Berikut 
ini adalah sintaks penggunaan: 

gcnmz Loptionsl «target»... 


Contoh penggunaan: 
gcnmz -v /home/nop/temp/namazu/ 


mailutime 

mailutime adalah tool untuk mengatur 
timestamp mail/news. Berikut ini adalah 
cara penggunaan: 

mailutime «starget»... 


vfnmz 

Vfnmz adalah tool untuk melakukan pre- 
view hasil pencarian. Berikut ini adalah cara 
penggunaan: 

vfnmz sindex- 


Contoh penggunaan: 
vfnmz /home/nop/temp/namazu/ 2 
/tmp/vfnmz.htmi 


rfnmz 
rfnmz adalah tool untuk merekonstruksi file 
NMfZ.field.”.i. Berikut ini adalah cara peng- 
gunaan: 

rfnmz sindex» 


Contoh penggunaan: 

rfnmz /home/nop/ temp/namazu 
Demikianlah pembahasan tentang 

namazu. Jangan lupa melakukan maintain 

index secara rutin untuk sistem yang besar. 

Sesuaikan pula komputer yang dipergu- 


nakan untuk membangun index, terutama 


INFOLINUX 04/2005 65 


Virtual Hosting Center 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Cara Mudah dan Cepat Me 


Virtual Hosting Center 


Mengelola server hosting berbasis Linux tidak selalu rumit. Ters 


si berbasis web, misalnya webmin yang memiliki modul khusus untuk mengelola virtual 


SEIVver. 


engan semakin berkembangnya 
D Internet, maka mempunyai do- 
main sendiri bagi perorangan 
atau khususnya perusahaan dan organisasi 
akan memberikan nilai prestigious. Betapa 
tidak, dengan memasarkan produk melalui 
Internet maka dengan mudah orang dapat 
mengakses informaasi produk Anda dari 
belahan dunia manapun. Tidak meman- 
dang jarak dan waktu, asalkan terhubung 
ke Internet maka semuanya ada di tangan 
Anda. 
Dari sinilah bisnis hosting center akhir- 


akhir ini sangat marak dan banyak tumbuh 
di Internet, termasuk di Indonesia yang ta- 
rifnya sangat murah. Namun, hanya sekadar 
mempunyai domain saja mungkin mudah, 
tetapi fasilitas dan layanan serta customer 
support itu yang harus menjadi prinsip se- 
tiap pemilik bisnis hosting center. 

Artikel ini menjelaskan cara membuat 
hosting sederhana dengan memanfaatkan 
webmin. Webmin ialah sebuah program 
berbasis web yang digunakan untuk mem- 
bantu meng-administrasi sistem berbasis 
sistem operasi Unix/Linux. Contoh kali ini 


Tami Metal “NN 


Webmin modules can be added after 
installation by using the form to the right. 


Modules are typically distributedin . bm 
files, each of which can contain one or more 
modules. Modules can also be installed from 
RPM files if supported by your operating 
system. 


Ol From uploaded le |C/virtuak-server-1.81.wbm.gz | Browse... 
(“| From ftp orhttp URL 


(“ Standard module from wrww-webmin.com Pi Jl 


( Fromlocat le | mi 


IT Ignore module dependencies when installing 


Grant access only to users and groups admin 


(“| Grant access to all Webmin users 


Install Module | 


Gambar 1.1. Install modul virtual server. 


oo TEE 


The following modules have been successfully installed and added to your access control list : 


Virtualmin Virtual Servers in /usr/local/src/vebmin-1.130/virtual-server (796 kB) under category Servers 


Gambar 1.2. Instalasi sukses. 


Virtualmin Virtual Servers Virtualmin version 1 81 


Virtualmin's configuration has not been checked since it was last updated. Click the button below to verify it now. 


Re-check and refresh configuration | 


Gambar 1.4. Recheck konfigurasi. 


66 INFOLINUX 04/2005 


www.infolinux.web.id 


penulis menggunakan Linux Red Hat 9.0. 
Syarat utama ialah di komputer Anda harus 
sudah terinstalasi webmin. Silakan down- 
load webmin versi terbaru di http://www. 
webmin.com. Proses instalasinya tidak pen- 
ulis tunjukkan karena di edisi InfoLINUX 
yang terdahulu sudah dibahas dengan jelas. 
Atau jika Anda menggunakan distro yang 
lebih baru, misalnya Mandrake 10.0, sudah 
menyertakan webmin. 

Hanya dengan satu IP publik kita dapat 
membuat banyak domain. Dan setiap do- 
main mempunyai fasilitas e-mail tersendiri 
dan juga memberikan layanan ftp untuk 
transfer file. Apabila Anda mengombinasi- 
kan semua jenis server di atas, maka akan 
membutuhkan proses yang lama. Untuk 
membuat DNS Server saja membutuhkan 
banyak waktu, belum lagi ftp server dan 
lainnya. Untuk itulah webmin menyertakan 
modul yang bernama virtual server. Modul 
ini cocoknya digunakan untuk membuat 
hosting center kecil-kecilan atau untuk se- 
buah kelompok organisasi/perusahaan. 

Modul virtual server mendukung peng- 
gunaan guota, database server, apache web 
server, mail server, dan ftp server. 

Untuk mendapatkan modul virtual 
server terbaru, Anda dapat men-dowload- 
nya langsung dari situs webmin yaitu http:// 
www.webmin.com. 


| 
K— — 
Samba Windows File Sharing 


Virtualmun Virtual Servers 


Server 


Tg 


Sguid Proxy Server 


Gambar 1.3. Icon Virtualmin Virtual Servers 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


1. Instalasi 

Penulis menggunakan virtual server dengan 
Untuk 
menginstalasi modul webmin ini, silakan 
buka webmin https://192.168.0.1:10000/ 
webmin/edit mods.cgi. 


paket virtual-server-1.81.wbm.gz. 


Untuk menunjukkan kemudahan dan 
fleksibilitas, penulis mengakses URL di atas 
dari MS Windows dan penulis mengguna- 
kan jenis upload file. Artinya file tidak harus 
berasal dari sistem Linux itu sendiri tetapi 
dari komputer di mana kita pergunakan 
sekarang. Kemudian, klik Install Module. 

Pastikan bahwa instalasi modul baru 
berjalan sukses seperti gambar 1.2. Secara 
otomatis virtual server akan masuk ke ba- 
gian server. Modul ini bernama Virtualmin 
Virtual Servers. 


Checking Configuration “Y 


2. Konfigurasi 

Ketika kali pertama membuka https://192. 
168.0.1:10000/virtual-server/, virtual server 
akan mengecek keberadaan atau konfi- 
gurasi guota, web server (apache), database 
(mysgl), mail server (postfix), dan aplikasi 
pendukung yang lainnya. 

Mungkin ketika sistem di cek konfigu- 
rasinya, error, atau kesalahan yang umum 
akan terjadi, misalnya error konfigurasi 
Postfix: 


Virtual Domains I 


—— we 
Domain mapping lenuptobles (“None (“ bs apesn ia 


Gambar 1.6. Konfigurasi virtual domains. 


The status of your system is being checked to ensure that all enabled features are available, that the mail server is properly coni 


and that guotas are active .. 


No virtual domains file was found in your Postfis configuration. Maybe no virtual domain map has been defined. 


» Your system is not ready for use by Virtualmin. 
Gambar 1.5.Error konfigurasi Postfix. 


Checking Configuration 1 


The status of your system is being checked to ensure that all enahled features are availahle, fhat the mail server is properly configur: 


and ihat yuotas are active .. 
Mail server Postfixis installed and configured. 
Apache is installed. 


Webalizer is installed. 


MySOL does not appear to beinstalied and running on your system, or has not yet been set up proper!y in Webmun's MySOL 
Database module. If your system does not use MySOL, it should be disabledin Virtuaimin!s module configuration page. 


» your sysiem is not ready for use by Virtualmin. 


Gambar 1.7. Error mysal. 


Configuration 1 


For module Virtualmin Virtual Servers 


BIND setup and configuration enahled? 
Mailbox and alias configuration enabled? 
Apache setup and configuration enahled? 
Webalizer report generation enabled? 

SSL website setup enahled? 

MySOL setup and configuration enabled? 
PosigreSOL setup and configuration enabled? 
Mail server to configure 


Gambar 1.8. Disable mysal. 


“Yes CC No 
(“Yes (“No 
(“'Yes “No 
“Yes “No 
(“Yes (“No 
(Yes € No 
(“Yes No 
(“Sendmail ““ Postfixr (“ Detect automatically 


www.infolinux.web.id 


Virtual Hosting Center 


Novel Linux Desktop 
Pemaes 2g SUKE LINUK 


Novel E 
Open Enterprise 
Sewer 


Tidak sekedar 
Sistem Operasi 
saja.. 


SUSE. LINUX 
Enterprise Server 9 


ku danglinux 


INFOLINUX 04/2005 67 


Virtual Hosting Center 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | 


Gambar 1.9. Virtual server sukses dikonfigurasi. 


(Bvirtual-server.doc - OpenOffice.org 1.1.4 


Server and Email Templates 
rs | 2 
| 2N 
Apache Website Template BIND DNS Template New Virtual Server Email 


Virtualmin Feature Status 


Available features — BIND DNS domain, Maifboxes and aliases, Apache website, Webalizer reporting Webmin login 
Disk guotas Not active on home directories filesystem 
Mail server Postfix 


Re-check and refresh configuration 


x/ Stop Apache 
af. Stop BIND 


to shutit down. 


to shutit down. 


. The configured mail server is currently active, and accepting email for virtual domain mailboxes. 
MA EA papan ane 3 
F1 


Gambar 1.10. Menu webmin virtual-server. 


Kemungkinan Anda akan mengalami 
seperti gambar 1.5. Error tersebut tampil 
karena Postfix belum dikonfigurasi agar 
support virtual domain. Buka webmin http 
s://192.168.0.1:10000/postfix/virtual.cgi. 

Isikan Domain mapping lookup tables : 
hash:/etc/postfix/vitual, seperti gambar 1.6. 
Simpan dan restart postfix. 

Kesalahan yang tampak pada gambar 1.7 
ialah di karenakan mysgl tidak terinstalasi. 
Untuk men-disable dukungan virtual-server 
terhadap mysgl, klik module configuration. 

Pilih No pada opsi MySOL setup and 
configuration enable. Klik Save. Kembali ke 
konfigurasi virtual server (https://192.168.0 
.1:10000/virtual-server). 

Apabila semua aplikasi pendukung vir- 
tual server berjalan dengan semestinya ma- 
ka akan tampil seperti gambar 1.9. Kembali 
lagi ke https://192.168.0.1:10000/virtual- 
server/. 

Untuk membuat domain baru, klik Add 
a new virtual server. 


68 INFOLINUX 04/2005 


The Apache webserveris currently active, and serving virtual server web pages. Click this button 


The BIND DNS server is cumently active, and hosting virtual server DNS domains. Click this button 


New virtual server detiai 
Jitancom 

(Website milik Jl. Jombang 

(€ Unix users mailbox “ PTN yo w———— 

G Automatic“ Customusemamel 

Pee 

Ke Automatic 1Gustomeroupneme| 

(€ Same as group for mail users “ Se MA 

ClUntnsted (“/Atmostl 

C Yes € No 


Accept mail for domain? 
Setup Webalizer forweb logs? 
Not available Create MySOL datahase? Not available 
Not available Create Wehmin login? € Yes No 
(Shared, onIP 19216801 “ Vistual interface with IP 


(“Yes “No 
(“Yes (“No 


€ Yes C No 
€ Yes “1No 


Domain name. 
Description 
Contact email address 
Unix username 
Unix user's password 
Group for mailbox users 
Group for Unix user 
Maximum allowed mailboxes 
Create email address for unix user? 
Setup DNS zone? 
Setup website for domain? 
Setup SSL website too? 
Create PostgresSOL datahase? 
Network interface 


Create Server | 


Gambar 1.11.Membuat domain baru. 


N-- Test Page fo 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


62n GO FUBI CRKAG 
Ed Location: BI ntp-/Mah com/ “| 


MandrakeSott is MandrakeStore (die veoaraseseer)  Mandrakesott, RI) News, SJ Software RJ Programming S&) » 
x 


or the Apach ver on Red Hat Linux - Kongueror 


Test Page 


This page is used to test the proper operation of the Apache Web server after it has been installed. If you can read 
this page, it means that the Apache Web server installed at this site is working properly. 


If you are the administrator of this website: 


You may now add content to this directory, and replace this page. Note that until you do so, people visiting your 
website will see this page, and not your content. 


If you have upgraded from Red Hat Linux 6.2 and earlier, then you are seeing this page because the default 
DocumentRoot set in /etc/httpd/conf /httpd. conf has changed. Any subdirectories which existed under 
/home/httpd should now be moved to /var /uww. Altematively, the contents of /var/ruw can be moved to 
/home/httpd, and the configuration file can be updated accordingly 


If you are a member of the general public: 


KD 


The fart that unu are seeinn this nang indiratas that the website unu iust visited is eithar axnerianrinn nmblems ar is 
Done. 


Gambar 1.13. Tes web domain iftah.com. 


iftah.com untuk tes web domain iftah.com. 


Dari gambar 1.11, domain baru yang 
akan dibuat adalah iftah.com. Dengan mem- 
punyai mail server, DNS server, web server, 
untuk konfigurasi domain dapat login ke 
webmin. Kemudian, klik Create Server. 

Nah, sekarang bukalah di browser http:// 


Cara mengupload file untuk website, gu- 
nakan program ftp untuk mengakses ftp.if- 
tah.com. Alamat ftp.iftah.com ini otomatis 
dibuat ketika Anda membuat domain iftah. 
com. 


: ok 
ETP Local Remote Bookmarks Transfers Logging Tools Help 
: g ah PF FTP (2 

Ss Host: |fp.itah.com (| Port fa User: Jitah "ijpass — » 
nomersyati “| | finomeritan “1 
(Local) (AN Files) | ns.kartun.com JETP) (AN Files)" 

4 (Filename | Sizefuser | 3 | I 

G3 .gtp 1,024 syatti | Tm ke 4,086 503 

G8 .gnome 1,024 syafii II cgi-bin 4,096 503 

(9 .gnome. private 1,024 syafi | (G3 homes 4,096 503 

MG .kde 1,024 syafii | Ia togs 4,096 503 

& .mcop 1,024 syafii (@ public html 4,096 503 

Ga mozilla 1,024 syafii | 8 .bash. history 327 503 

Got 1,024 syafii “el IS basn logout 24 503 

G ssh 1,024 syafii | 8S .bash, profile 191 503 

(9 .xchat 1,024 syafii “| | & .bashrc 124 503 1 


Filename Progress 


1257 "/home/itah" 
IPASVII 


227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,192,101) 
LIST -aLii 


1150 Here comes tne directory listing. 
1226 Directory send OK. 


Gambar 1.12. Menyimpan konfigurasi. 


www.infolinux.web.id 


Gambar 1.14. Upload ke ftp.iftah.com. 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Untuk melihat hasilnya, buka kembali 
http://iftah.com. 

Nah, membuat domain itu mudah, 
bukan? Anda juga dapat menginstalasi 
sguirrelmail sebagai webmail server dan 
mengonfigurasi sguirrelmail, seperti yang 
pernah dibahas juga di InfoLINUX. 

Untuk melakukan konfigurasi domain 
iftah.com via webmin, buka URL https://if- 
tah.com:10000. 

Login dengan username iftah dan pass- 
word yang sudah diisi ketika kali pertama 
membuat domain. Fasilitas user agar dapat 
login ke webmin, dapat saja Anda disable. 
Silakan mengonfigurasi ulang virtual server 
jika tidak ingin user dapat login ke webmin. 
Bila login berhasil, hanya menu untuk user 
saja yang dapat ditampilkan. 

Modul virtual server ini sangatlah co- 
cok jika ingin dijadikan sebagai modal 
untuk membuat hosting center. Tentunya 
Anda harus tetap selalu update modul dan 
webmin ketika memutuskan webmin digu- 
nakan untuk administrasi sistem dan web 
hosting. 


3. Keamanan 

Kita harus menyadari bahwa di dunia ini 
tidak ada sistem operasi yang aman. Sistem 
operasi dikategorikan dalam software. Se- 
dangkan komponen yang membuat lebih 
aman ialah brainware, yaitu penanggung 
jawab sistem atau administrator. Banyak 
langkah yang dapat dilakukan untuk me- 
ngamankan sistem. Salah satu cara me- 
ngamankan webmin, ialah mengganti de- 
fault port 10000, misalnya menjadi 29152. 
Berikut ini cara mengubah port: 

Iroot1# cd /etc/webmin 
Lroot@syafii webminJ# vi 


N -x https-//iftah 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


om:10000/ - Kongueror 


miniserv.conf 


Ubah baris  port-10000 
port-29152, lalu simpan dan restart web- 


menjadi 


min: 
LrootJ# /sbin/service webmin 
restart 


Umumnya, langkah awal sebelum crack- 
er mulai bekerja ialah melakukan scanning 
port. Dari tindakan scanning akan dapat 
mengetahui service apa saja yang sedang 
berjalan. Untuk menangkap tindakan scann- 
ing ini, penulis penggunakan portsentry. 
Paket portsentry dapat di-download dari 
http://www.psionic.com atau juga di http:// 
www.rpmfind.net. 

Salah satu fungsi portsentry ialah mema- 
sukkan IP address komputer yang melaku- 
kan scanning ke dalam file /etc/hosts. 
deny. File /etc/hosts.deny ini akan diakses 
oleh sistem untuk mengecek IP address 
komputer mana saja yang tidak diperbo- 
lehkan mengakses ke dalam sistem. Ketika 
seseorang melakukan scanning port maka 
secara otomatis IP address-nya akan dima- 
sukkan ke dalam /etc/hosts.deny. Sebelum 
IP address tersebut dihapus dari /etc/hosts. 
deny, selamanya tidak dapat mengakses inet 
service komputer kita. 

Berikut ini langkah kompilasi dan insta- 
lasi portsentry dari source. Sebelum kompi- 
lasi, pastikan di komputer anda sudah terin- 
stall C Compiler, GCC, lalu copy file source 
portsentry ke direktori /usr/local/src. 

Iroot@syafii src1# tar zxvf 
portsentry-l1l.1.tar.gz 
Lroot@syafii src1# cd 
portsentry-1.1 

Lroot@syafii portsentry-1.11# 


Virtual Hosting Center 


ebmin 1.130 on sinchan.kartun.co 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window sin 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


ah G0 FIB I TKR: 


bb MancirakeSott. “Je MandrakeStore pe MandrakeExpert Sg menarakesot 


ini iftah.com 


Done. 


Gambar 1.15. File website berhasil diupload. 


make linux 
Lroot@syafii portsentry-1.1J# 
make install 


File hasil instalasi terletak di /usr/local/ 
psionic/portsentry. Perintah menjalankan 
portsentry: 

Lroot1# /usr/local1/psionic/ 
portsentry/portsentry -tcp 
Lroot1# /usr/local/psionic/ 
portsentry/portsentry -udp 
Lroot1# /usr/loca1/psionic/ 
portsentry/portsentry -stcp 
Lroot1# /usr/local/psionic/ 
portsentry/portsentry -atcp 
Lroot1# /usr/loca1/psionic/ 
portsentry/portsentry -sudp 
Lroot1# /usr/loca1/psionic/ 
portsentry/portsentry -audp 


Agar portsentry otomatis dijalankan ke- 
tika booting, tambahkan enam baris perin- 
tah di atas pada file /etc/rc.d/rc.local atau 
file lain yang dijalankan saat boot. 

Penulis hanya menunjukkan cara mudah 
dalam mengonfigurasi sistem dan server 
hosting. Untuk lebih detailnya silakan Anda 
mencoba sendiri. A 
M. Syafii (karebet asli@telkom.net) 


ym (Redhat Linux 9.0) - Kongueror 


EKARA A SO FSNISRKAA KIE 


Done. 
Gambar 1.16. Mengakses webmin iftah.com. 


—. 951 GO LAI R94 A 


| Location: 


https-//iftah.com:10000/?cat-servers 


MAME 


WebminnSystem Servers Others 


TR 


|| il MendrakeSort fe MandrakeStore Me MandrakeExpert. 6) Mandrakesort, F8) News 


O 


Er 


Apache Webserver 


BIND DNS Server 


Virtual Email 


Gambar 1.17. Menu webmin iftah.com. 


www.infolinux.web.id 


Webalizer Logfile 
Analysis 


INFOLINUX 04/2005 69 


Virtual Hosting Center 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... 


| Tutorial 


Network Traffic Monitoring 


dengan ntop 


Terkadang, tanpa kita sadari, traffic pada jaringan kita mengalami masi 


biasa, hal ini umumnya tidak dapat dideteksi. Untuk itu, kita membu 
work monitoring untuk membantu mengamati apa yang sedang te 
kita. Ntop adalah salah satu program network monitoring yang bisa dia 


membahas network monitoring sederhana mempergunakan ntop. 


dministrator suatu jaringan umum- 
nya harus selalu memperhatikan 
esehatan jaringan yang dikelola. 


Apabila dipersempit, administrator suatu 
jaringan harus tahu betul apa yang sedang 
terjadi pada server yang dikelolanya, atau, 
paling tidak, memiliki cara cepat untuk 
mengetahui apa yang terjadi. 

Untuk itu, berbagai tool dapat diperguna- 
kan. Salah satunya adalah dengan mempergu- 
nakan ntop. Ntop adalah singkatan dari net- 
work top, yang berfungsi untuk memonitor 
jaringan dan mengumpulkan informasi ten- 
tang protokol dan host untuk ditampilkan. 

Dalam bekerja, ntop membutuhkan 
libpcap untuk penanganan paket secara 


low level. Sebagia sebuah program network 
monitoring, ntop sangatlah luar biasa. Per- 
tama, ntop dapat bekerja berbasiskan com- 
mand line ataupun menampilkan bekerja 
dan menampilkan informasi di web. Yang 
kedua, ntop juga bisa dikembangkan den- 
gan bantuan plugin sehingga memudahkan 
pengembang lain untuk menambahkan fi- 
tur ke dalam ntop. Sebuah pustaka, libntop 
bahkan disediakan bagi developer untuk 
mengakses internel ntop. 

Bagi Anda yang sering bekerja dengan ja- 
ringan, penampilan informasi via web pasti 
akan mengingatkan Anda pada MRTG 
(Multi Router Traffic Grapher). Ntop pada 
dasarnya tidak dikembangkan untuk bersa- 


# Welcome to ntop! - Kongueror 2 I- lal 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
A00 90 SIKA AO 
EP Location: |. https:/focalhost:3001/ Tg 
Welcome to ntop: About | Summary | IP Summary | All Protocols | LocaliIP | FC | SCSI | Admin | (Cc) 1998-2004 - L. Deri 
About: What's ntop? | Configuration | Credits | Man Page | @ | # 
Welcome to ntop! 
Intop shows the current network usage. It displays a list of hosts that are currently using the network and reports information concerning the IP (Internet Protocol) 
and Fibre Channel (FC) traffic generated by each host. The traffic is sorted according to host and protocol. Protocols (user configurable) include: 
# TCP/UDP/ICMP 
& (R)ARP 
@ IPX 
» DLC 
# Decnet 
» AppleTalk 
# Netbios 
# TCP/UDP 
o FTP 
o HTTP 
o DNS 
o Telnet 
0 SMTP/POP/IMAP 
o SNMP 
o NFS 
o Xl 
@ Fibre Channel F3 
0 Control Traffic - SW2,GS3,ELS ” 


Interface web ntop. 


70  INFOLINUX 04/2005 


www.infolinux.web.id 


ing dengan MRTG, namun lebih ditujukan 
untuk saling bekerja sama. Anda akan mem- 
butuhkan keduanya. 

Keduanya memang merupakan tool untuk 
menganalisa network packet. Keduanya juga 
bisa menampilkan informasi tentang jaringan. 
Namun, cara mendapatkan informasi dan tipe 
informasi yang ditampilkan berbeda. 

Lebih lanjut, MRTG bekerja menggu- 
nakan protokol SNMP (Simple Network 
Monitoring Protocol), sementara, ntop mem- 
roses network packet secara langsung. Ntop 
tidak ditujukan untuk bekerja dan memoni- 
tor beberapa jaringan. Ntop secara khusus 
memfokuskan penampilan infomasi untuk 
satu jaringan tunggal. 

Namun, ntop juga memiliki banyak kele- 
bihan. Salah satunya adalah menampilkan 
informasi dengan sangat detil. Program-pro- 
gram network analyzer lain akan mendeteksi 
kesibukan yang sedang terjadi pada port 80 
apabila terjadi reguest ke web server misalnya. 
Namun, ntop benar-benar menampilkan apa 
yang terjadi pada port dan protokol tersebut. 

Kelemahannya adalah, dengan melaku- 
kan pemrosesan kompleks pada network 
packet, ntop akan membutuhkan daya pem- 
rosesan yang besar, terutama pada jaringan 
yang cukup besar. Selain itu, karena mem- 
butuhkan akses ke jaringan fisik (melalui 
akses langsung pada network card atau me- 
manfaatkan netflow (Cisco) /sflow (www. 
sflow.org), maka kemampuan akses lintas 
jaringan akan terbatas. 

Beberapa catatan lanjut pada ntop adalah: 
@ ntop didesain untuk berfungsi sebagai 

hybrid packet analyzer, bukan analyzer 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


? Welcome to ntop! - Kongueror 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 


Virtual Hosting Center 


AA20 08 SIKA AO 


EP Location: | .£ hitps:/Mocalhost:3001/ 


IP: Traffic | Multicast | Domain | 


Welcome to ntop: About | Summary | IP Summary | All Protocols | LocaliP | FC | SCSI | Admin | (C) 1998-2004 - L. Deri 
Distribution | Local » Local | Local » Remote | Remote » Local | 


2l-lslxIl — dengan sangat mudah. Mekanisme penggu- 
naan plug-in pada ntop telah dioptimalkan 
Sa sedemikian rupa dengan mempergunakan 


threading. 


Napak Hama Pada saat menjalankan program ntop, 


Hosts: ( All) ( Local Only ) ( Remote Only ) 


Network Traffic ITCP/IPJ: All Hosts - Data Sent-Received 


Anda mungkin akan mempergunakan be- 
berapa opsi berikut: 


Data: LAI) Sent Only )( Received Only 1 @ -w berjalan sebagai user tertentu. 


Host (pemain | Data |") Fre (umrp (vs (teinet NBios-IP |Mail|DHCP-BOOTP snwp (unte jurssars pax |ssn|anutelta Kazaa (winmx Dx 


Pada awal dijalankan, ntop harus di- 


nop.keant.com| Local Isosfro0.o 86 o| o| o| 0 503 


NOTE: 


» Click here for more information about host and domain sorting. 


Note: These counters do not include broadcasts and will not egual the 'Global Protocol Distribution" 


YA 0 jalankan sebagai user root pada awal- 
nya untuk dapat mengakses perangkat 


jaringan dalam modus promiscuous. 


Report created on Sat Dec 18 12:42:29 2004 (ntop uptime: 34:24) 
(Generated by ntop v.3.0 SourceForge .tgz MT (SSL) (1686-suse-linux) 


Web report active on Interface eth0 
6 1998-2004 by Luca Deri 


Bulla: Apr 6 2004 03:08:56. Listening on (ethOJ without a kernel (libpcap) filtering expression 


aa pama | 


Anda sebenarnya dapat pula meminta 
ntop untuk berjalan sebagai user non 
root dengan men-disable kemampuan 
bekerja dalam modus promiscuous ini. 
Gunakan opsi -s. 

@ -s: berjalan pada modus non promiscu- 


ous. Anda bisa menjalankan ntop sebagai 


IP Summary | Traffic. 


murni untuk ethernet (layer 2), ataupun 
analyzer murni untuk TCP/IP (layer 3). 


Ntop mendapatkan data pada layer 2, yang 
dapat berarti ethernet ataupun protokol 
lain. Selain ethernet, ntop juga dapat beker- 
ja dengan FDDI, PPP, RAW, dan token 
ring. Daftar protokol ini terus bertambah. 


Ntop (3.0) juga telah mendukung Ipv6. 


Informasi lebih lanjut mengenai ntop 
bisa didapatkan di www.ntop.org, dan du- 
kungan untuk ntop bisa didapatkan di www. 
ntopsupport.com. 

Umumnya, berbagai distro populer yang 
telah memaketkan kemampuan server juga 
datang dengan paket ntop. Kalaupun tidak, 
Anda selalu bisa mencari paket ntop untuk 
distro Anda di Internet. 

Setelah instalasi dilakukan, umumnya, An- 
da dapat saja login sebagai root, dan kemudian 
menjalankan ntop tanpa memberikan opsi 
tambahan. Anda juga dapat langsung mem- 
buka web browser Anda dan mengakses ntop 
pada alamat http://localhost:3000. 

Ntop sebaiknya dijalankan oleh user 
yang memiliki hak akses rendah, dan kalau 
bisa, tidak memiliki akses login ke sistem. 
Berikut ini adalah contoh menjalankan ntop 
sebagai user biasa: 

# ntop -u nop -P /tmp 


Harap diperhatikan, untuk pertama-ta- 
manya, ntop memang harus selalu dijalan- 


user lain sejak awalnya. 
@ -P: Path untuk file database. Pastikan us- 
kan oleh root. Hal ini karena ntop mem- er yang menjalankan ntop dapat menulis 
butuhkan akses ke perangkat jaringan. Na- pada direktori ini. 
mun, ketika Anda memberikan opsi -unop  @ -A: Untuk mengatur password admin. 
seperti perintah sebelumnya, maka, setelah Secara default, setelah Anda mengatur 
akses root tidak diperlukan lagi, maka ntop password untuk kali pertama, ntop tidak 
akan dijalankan oleh user yang bersangkut- akan meminta perubahan password. An- 
an. Pertama kali dijalankan, Anda akan di- da dapat mempergunakan opsi ini untuk 
minta untuk memberikan password. mengubah password admin. 

Pada saat dijalankan, ntop akan mencari  @ -d: menjalankan ntop sebagai daemon. 
berbagai plug-in dan melakukan inisialisasi @ -i Xname»: nama interface yang ingin 
plugin yang bersangkutan. Plug-in dapat di- dimonitor 


disable dan di-enable melalui interface web — @ -p ist»: list protokol yang ingin dimo- 


? Welcome to ntop! - Kongueror l-lalki 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 

AG00 08 SSS AO 
EP Location: |, https:/focalhost:3001/ " 


All Protocols: Traffic | Throughput | 


Network Traffic IAIlI ProtocolsJ: All Hosts - Data Sent-Received 


Hosts: ( All) ( Local Only J( Remote Only 1 Data: | All J( Sent Only JI Received Only J 


Host Domain| ata lv) (tcp|uop |icmp icmpve (tc |ipx |Decnet |(R)ARP |appletaik |Netsios |osi lipve (STP |iPsec |ospr |icmp |other 
nop.keant.com | Local (so3fioo.ose| of so3f 0 ol ol o 0 0 0 ol ol ol ol of ol o 0 


Note: These counters do not include broadcasts and will not egual the 'Global Protocol Distribution" 
NOTE: 


# Click here for more information about host and domain sorting. 


Report created on Sat Dec 18 12:42:55 2004 Intop uptime: 34:50) 
Generated by ntop v.3.0 SourceForge .tgz MT (SSL) (1686-suse-linux) 

Build: Apr 6 2004 03:08:56. Listening on (ethOJ without a kernel (libpcap) filtering expression 
Web report active on Interface eth0 

0 1998-2004 by Luca Deri 


All protocols | Traffic. 


www.infolinux.web.id INFOLINUX 04/2005 71 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Virtual Hosting Center 


nitor. Sebagai contoh: -p http. 

@ -w Sport»: mengubah port default http 
server. 

@ -K: masuk ke modus debug. Bagi Anda 
yang ingin mengetahui cara kerja ntop 
lebih lanjut, barangkali opsi ini akan 
menjadi menarik bagi Anda. 

@ -W sport»: menentukan port untuk 
https 


Untuk administrasi, sangat disarankan 
untuk mempergunakan interface web. Pem- 
buat ntop telah mendesain agar penampilan 
informasi dan pengaturan dapat dilakukan 
dengan baik. Untuk penampilan informasi, 
plugin untuk PDA (PDAPlugin) bahkan 
tersedia untuk menampilkan informasi yang 
dapat dimengerti oleh PDA. Sementara, un- 
tuk tugas-tugas administratif, ntop akan me- 
minta Anda untuk memasukkan password. 

Tampilan web ntop akan dibagi dalam 
dua frame. Frame atas akan berfungsi se- 
bagai menu dan frame bawah akan berfung- 
si sebagai konten. Menu ntop akan berisikan 
sub menu. Klik terlebih dahulu menu ntop 
di baris atas, dan sub menu yang bersangkut- 
an akan tampil di baris kedua. Menu admin 
akan berisikan banyak submenu. Beberapa 
diantaranya akan ditampilkan bersama de- 
ngan logo gembok, yang mana aksesnya 
akan membutuhkan password admin. 

Terdapat beberapa tugas administratif 
yang berguna: 


# Welcome to ntop! - Kongueror Tele 
Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
) 3 ( A To 3 
'G29 9 SIRAO BO Es 
EP Location: | A0 https:/localhost:3001/ “ g 
Welcome to ntop: About | Summary | IP Summary | All Protocols | LocaliIP | FC | SCSI | Admin | (C) 1998-2004 - L. Deri 
Admin: Plugins | Switch NIC | Dump Data | Log | ChangefFilterti | Reset Stats | Usersii | URIs ii | Shutdown &i 
ntop Data Dump 
Intop is able to dump traffic data in various formats (e.g. text, perl, php) so that external programs can use this data for further processing, such as storage ina 
Idatabase. This page is the access point for these HTTP data dumps. 
Report Type Description Action 
Format: text bd 
Hosts Dump information about known hosts Asu Hee tong (3 
Dump Data 
Format: text “ 
Hosts Matrix 'Dump local hosts traffic matrix Ae ban an Long 
Dump Data 
Format: text” v 
Network Interfaces Dump per-interface information Aan ben an tong (5. 
Dump Data 
Format: text Ni is 
Attrihutee list Ilann y Rs 
B 
Data dump. 
@ ResetStats, berguna untuk mereset statis- Iin atau mempergunakan plug-in (untuk 


tik. 
@ Users, 
manajemen user. 


berguna untuk melakukan 

@ Shutdown, berguna untuk menshut- 
down ntop langsung dari web. 

@ Plugin, berguna untuk pengaturan plu- 
gin 


Untuk mengaktifkan atau menonak- 
tifkan plugin yang terdaftar, aktiflah di 
Admin|Plugin. Untuk menampilkan plug- 


? Welcome to ntop! - Kongueror 'al-lal zs 


Location Edit View Go Bookmarks Tools Settings Window Help 
@G29 08 SIRAS MO Es 
EP Location: |. https:/focalhost:3001/ " g 
Welcome to ntop: About | Summary | IP Summary | All Protocols | LocaliIP | FC | SCSI | Admin | (C) 1998-2004 - L. Deri 
Admin: Plugins | Switch NIC | Dump Data | Log | Changefilterii | Reset Stats | Usersii | URLs Wi | Shutdown & 
Registered ntop Users 
Users |Actions 
(B3 admin 4 
(EP) nop (4 @ 
L Add User JI Show URLs J 
Report created on Sat Dec 18 12:43:17 2004 Intop uptime: 35:12) 
Generated by ntop v.3.0 SourceForge .tgz MT (SSL) (1686-suse-linux) 
IBulld: Apr 6 2004 03:08:56. Listening on (ethOJ without a kernel (Ilbpcap) filtering expression 
IWeb report active on interface eth0 
6 1998-2004 by Luca Deri 


Pengaturan user. 


72 INFOLINUX 04/2005 


www.infolinux.web.id 


plug-in tertentu), kliklah link pada kolom 
View. Sebagai contoh, apabila Anda ingin 
mengakses ntop dari PDA, Anda akan meng- 
akses PDA Plugin, atau dengan mengakses 
/plugins/PDAPlugin. Aktivasi plug-in dapat 
dilakukan dengan klik link aktifasi (toggle) 
yang berada pada kolom Active. 

Berapa plug-in masih dapat dikonfigu- 
rasi lebih lanjut. Kliklah nama plug-in yang 
berada dalam kolom Configure. Form kon- 
figurasi akan ditampilkan. 

Hal lain yang berguna adalah menampil- 
kan log ntop, yang bisa dilakukan dengan 
mengakses Admin|Log. Untuk pemecahan 
masalah lanjutan, terutama ketika meminta 
bantuan kepada pihak lain, Anda juga dapat 
meminta ntop untuk membuat dump file. 
Anda dapat mengakses fasilitas ini melalui 
menu Admin|Dump Data. Anda dapat me- 
minta ntop untuk melakukan dumping 
berbagai data, dan dalam beraneka format. 
Anda bahkan dapat melakukan dumping ke 
dalam format XML, Perl, Python, dan PHP. 
Luar biasa, bukan? 

Di luar tugas-tugas administratif, Anda 
selalu bisa mempergunakan ntop untuk 
menampilkan berbagai informasi mengenai 
jaringan dengan mengakses berbagai menu 
yang tersedia. Cepat dan mudah karena ber- 
basis Web. Selamat mencoba dan meman- 
faatkan ntop! A 
Noprianto (noprianto@infolinux.co.id) 


IKLAN 


WxWindows 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Pemrograman Multiplatform «.. 
dengan WxWindows 


Bagian 2 dari 2 Artikel 


C-#- adalah salah satu bahasa berorientasi objek yang matang dan telah digunakan dalam 
pembangunan banyak aplikasi skala besar. Dengan digabungkan dengan wx, kita bisa 
membangun aplikasi berbasis GUI yang canggih, dengan biaya yang tidak terlalu besar. Di 
artikel lanjutan ini, kita akan membahas cara pemrograman wyx yang lebih baik lagi. 


etika penulis beberapa lama berke- 

k nalan dengan open source, penulis 

merasa ingin melihat source code 

yang terbuka tersebut. Ingin mempelajari. 

Penulis memulai dengan aplikasi kecil yang 
dibuat dengan bahasa C/C----. 

Dari hasil membuka-buka source terse- 
but, penulis ternyata cukup terkejut karena 
beberapa hal berikut. Yang pertama. Rupa- 
nya, untuk membuat aplikasi yang kecil sek- 
alipun, banyak sekali file source C/C--- yang 
beberapa di antaranya membutuhkan file 
lain. Sementara, ada satu atau dua file yang 
hanya berisikan beberapa baris kode. Hal 
ini bertentangan dengan pemahaman penu- 
lis tentang pembuatan program. Waktu itu, 
penulis berpendapat bahwa untuk mem- 
buat sebuah program dengan fungsi spesi- 
fik, mungkin file source yang dibutuhkan 
hanya satu atau dua, dengan sebagian besar 
fungsi/logika disimpan dalam satu atau dua 
file tersebut. Waktu itu, penulis benar-benar 
tidak mengerti alasan programmer aplikasi- 
aplikasi tersebut untuk memisahkan kelas, 
kode, header dan lain sebagainya. Butuh 
waktu cukup lama untuk mengerti. Yang 
kedua, yang cukup membuat penulis sadar, 
rupanya file header sebisa mungkin tidak 
diisi dengan logika program. 

Kita telah membahas pemrograman C-- 
dan Wx di edisi yang lalu. Kita juga tidak 
melakukan separasi kelas, kode program 
dan header sehingga semua menumpuk 
dalam satu atau dua file. Di edisi ini, kita 
akan menulis ulang aplikasi kemarin men- 
jadi lebih baik, lebih siap dikembangkan. 


74 INFOLINUX 04/2005 


Separasi kelas, kode, dan header 
Walaupun tidak wajib, sebaiknya kita mem- 
berikan separasi yang jelas antara setiap ke- 
las dan definisi kelas serta kode-kode pem- 
bentuk kelas. Berikut ini, kita akan menu- 
liskan aplikasi HelloWorld kita sebelumnya 
menjadi lebih bagus lagi. Hasilnya sama, 
tetap aplikasi Hello World. 

Pertama-tama, karena kita memiliki dua 
kelas (wxHelloWorld dan wxMainFrame), 
maka kita akan memiliki pula dua file untuk 
definisi kerangka kelas, sebuahlah dengan 
nama helloworld.h dan MainFrame.h 

Yang kedua, karena setiap header hello- 
world.h dan MainFrame.h hanya mendefi- 
nisikan kelas, kita perlu file pendukung un- 
tuk kode kelas wxHelloWorld dan wxMain- 
Frame. Sebutlah dengan nama helloworld. 
cpp dan MainFrame.cpp. 

Dengan demikian, dari satu file (hello- 
world.cpp), program kita akan berkembang 
menjadi empat file (helloworld.h, Main- 
Frame.h, helloworld.cpp dan MainFrame. 
cpp). Berikut ini adalah isi dari masing-ma- 
sing file. 

helloworld.h (di header ini, kita hanya 
mendeklarasikan kelas wxHelloWorld): 

#ifndef HelloWorld H 
#define HelloWorld H 


class wxHelloWorld : public 
wXApp 
1 
public: 

virtual bool OnInit (): 
5: 


www.infolinux.web.id 


DECLARE APP (wxHelloworld) 
#endif // HellowWorld H 


MainFrame.h (di header ini, kita hanya 
mendeklarasikan kelas wxMainFrame): 
#ifndef MainFrame H 
#define MainFrame H 
Class wxMainFrame : public 
wXFrame 
1 
public: 

wxMainFrame (const 

wxString &title, const wxPoint 
&pos, const wxSize &size):, 


sb: 
#endif// MainFrame H 


MainFrame.cpp (di file ini, kita menulis- 
kan kode-kode kelas wxMainFrame. Harap 
diperhatikan, kita perlu menggunakan 
header MainFrame.h): 

#include sxwx/wx.hs 


#include “MainFrame.h” 


wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&size): 

wXFrame ( (wxFrame «) 
NULL, -1, title, pos, size ) 
t 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


CreateStatusBar (2), 
SetStatusText (“Hello 
Wor1d”): 
5: 


helloworld.cpp (di file ini, kita menulis- 
kan kode-kode kelas wxHelloWorld. Harap 
diperhatikan, kita perlu menggunakan 
header helloworld.h dan MainFrame.h): 
#include xwx/wx.hs 
#include “helloworld.h” 
#include “MainFrame.h” 


IMPLEMENT APP (wxHelloworld) 


bool wxHelloworld :: 


t 


Onlni 


wxMainFrame “frame —- new 
wxMainFrame (“Hello World”, 
wxPoint (59,59), wxSize 
(289,208) ): 


SetTopWindow (frame), 


frame -» Show (TRUE): 


return TRUE,: 
53 


Kini, kita telah menuliskan kerangka ke- 
las dan kode dengan benar. Setiap kelas satu 
file, dan separasi dilakukan antara definisi 
kelas dan kode. Namun sayangnya, make- 
file.unx kita menjadi ketinggalan zaman 
dengan pengubahan ini. Kenapa? Pada vari- 
abel OBJECTS, kita hanya mendeklarasikan 
objek helloworld.o. Kita perlu melakukan 
sedikit modifikasi agar makefile kita bisa 
digunakan. Berikut ini adalah makefile.unx 
yang baru: 

CXX — $(shell wx-config --cxx) 


PROGRAM 


helloworld 


0OBJECTS - helloworld.o 
MainFrame.o 


# implementation 


. SUFFIXES: “OM 


TCpPMOM: 
$(CXX) -c “wx-config -- 
cxxflags” -o $0 $« 


all $ (PROGRAM) 


$ (PROGRAM ) : $ (OBJECTS) 
$(CXX) -o $ (PROGRAM) 
$(OBJECTS) “wx-config --libs” 


clean: 
rm -f x.o $(PROGRAM) 


Satu-satunya perubahan adalah dengan 
menambahkan MainFrame.o pada variabel 
OBJECTS. Kompilasi program kita kemu- 
dian dapat dilakukan dengan perintah yang 
sama. 

$ make -f makefile.unx 

gtt -c 'wx-config --cxxflags” -o 
helloworld.o helloworld.cpp 

gtt -c 'wx-config --cxxflags” -o 
MainFrame.o MainFrame.cpp 

gtt -o helloworld helloworld.o 
MainFrame.o “wx-config -libs” 


Kompilasi kita bertambah satu baris, 
yaitu dengan kompilasi MainFrame.o secara 
terpisah. Kini, aplikasi kita siap dijalankan. 


Menambahkan kontrol lain dan 
menangani event 

Kini, aplikasi kita telah dapat menampilkan 
sebuah form kosong. Kita akan meleng- 
kapinya dengan menu bar, text control dan 
contoh penggunaan dialog untuk membuka 
file dan menampilkannya ke text control 
tersebut. Aplikasi kita juga akan memiliki 
sebuah about box yang sangat sederhana. 

Semua pengubahan ini akan dikerjakan 
pada kelas wxMainFrame. Oleh karena itu, 
file yang harus diedit adalah MainFrame.h 
dan MainFrame.cpp. 

Karena menu bar dan text control adalah 
milik dari wxMainFrame, maka kita akan 
mendeklarasikan pada bagian private kelas 
wxMainFrame. Berikut ini adalah file Main- 
Frame.h yang baru: 

#ifndef MainFrame H 
#define MainFrame H 


enum 


www.infolinux.web.id 


WxWindows 


MENU @UIT, 
MENU. ABOUT, 
MENU. OPEN 


8 


class wxMainFrame 

wXFrame 

1 

public: 
wxMainFrame (const 

wxString &title, const wxPoint 

&pos, const wxSize &size), 


: public 


private: 
wxMenuBar “menubar, 
wxMenu “FileMenu,: 
wxTextCtri “textctri, 


hg 
#endif// MainFrame H 


File ini belum sepenuhnya final karena 
belum melibatkan penanganan event. Na- 
mun, sampai langkah ini, kita telah memi- 
liki tiga anggota private kelas yaitu menu- 
bar, FileMenu, dan textctrl. 

Berikut ini adalah file MainFrame.cpp 
yang baru (juga belum sepenuhnya final 
karena belum melibatkan penanganan 
event). 

#include xwx/wx.hs 
#include “MainFrame.h” 


wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&size): 
wxFrame ( (wxFrame «x) 

NULL, -1, title, pos, size ) 
il 

CreateStatusBar (2), 

SetStatusText (“Hello 
Wor1d”): 


menubar - new wxMenuBar: 


FileMenu - new wxMenuj: 

FileMenu -2» Append (MENU 
ABOUT, “&About”, “Show about 
into 

FileMenu -2 AppendSeparator 


INFOLINUX 04/2005 75 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


WxWindows 


O: ” wxWidgets Home - Mozilla Firefox 
, File Edit View Go Bookmarks Tools Help 4 


GD BG Ob moipowvavovindows.or/ 


(Linux Display Driver-1.. |) Dave's Trailer Page 


FileMenu -2 Append (MENU 
OPEN, “&0pen”, “Open file...”): 
FileMenu -2 AppendSeparator 


|(Diflbistrowateh.com: Put tnal () detikcom: situs warta er... | () K3b rpms for Fedora C... 


( ) : Welcome 
FileMenu -2 Append (MENU About 
@VIT, “&0uit”, “duit from Balaa 


appiliicawiloneses0s 


T - Sa 5 
Welcome to wxWidgets Thinking about using wxWidgets? Try. 


these links: 


(An open source C4 GUI Iramework to make cross-platform programming chikis pay. 
Well almost. 


P Intoducton 
) Semen shots 
| Why choose weWidgots? 


wxWidgots include 
put 


Th site 5 intended to help you get the most out of wxWidgets, a product that has been 


pport used by companies, academics and government organkalions around the workisince Y Satetad usom 
1902. Read what ls allabovt, and what peoplsare saying about It. « ai 
5S ut ) Reviswsand Artcks 
menubar Append Our wxPalmOS porting challenge has been won by William Osbome, on 2004-10-14 | BETA DE BpsL ILIG Nanas FAK 
n & - 3 Congratulations William! ToroiseCVS, VietAnh, Voxe13D, | Cinsses supponed by each port 
(FileMenu, “&File”), Jalin: sed nian SENI Bakar Y raEmbadasa 


Making a case tor wxWirgets in your organisation? Check out our oflertohelpsupport — | zampt... 
your position. 


D 'Hoto worki' in wiWigots 
| Documentaton 


mor apps/usas 


Articles 
What Is wxWidgets? 
wxWegets gives you a single, easy-to-use API for writing GUI appikations on mulipe platlorms. Link with the appropriate Ibrary 
for your plattorm (Windows/Unix/Mac, others coming shortly) and compiler (almost any popular C4 compler), and your 
application willadopt the kok and feel appropriate to that platform. On top of great GUI functionality, wxWidgets gives you: online ) Witing diabg-based apps: 
help, network programming, streams, clipboard and drag and drop, multthreading, image bading and saving ina variety ol popuar —) Wegstsand Linus 


formats, database support, HTML viewing and printing, and much much more. £ Mis brur batin 2) 


D Using OpenGL with wAWidgets 
P Pbtting with weWidgets 
P Compiing Windows apps on Linus! 


) Tho weWEgets licanca 
|) How to am wxWidgets 


SetMenuBar (menubar): Donatei 


way to write 
Bb online help? 


textctrl - new wxTextCtri 
(this, -1, wxString 


HeELPBLocks 
(HTML hetp made casy 
www helpbiocks.com 


"Excellont, stabls and intultive API. Very staightlorward to kam and easy to port Java, X11 and Win32 code to," 
“Thanks heaps for tha bast pieco of software Iva evercoma acroes." 
"vaWidgots 2 has been an absolute dream," 


"Ive never had an easisrporting experience." More artices... 


(“Halo”), wxDefaultPosition, 
wxDefaultSize, wxTE MULTILINE): 


ks 


Apabila dikompilasi ulang, maka kini 
Anda akan memiliki helloworld yang baru. 
Helloworld yang ketika dijalankan akan me- 
miliki menu bar dan text control. Menu bar 
juga akan mengandung menu File dengan 
submenu About, Open, dan Ouit. 

Sampai saat ini, apa yang kita miliki 
hanyalah pengenal untuk submenu About, 
Open, dan Ouit. Kita belum memiliki event 
handling sama sekali. Katakanlah, untuk 
menangani setiap submenu, kita akan me- 
miliki fungsi sendiri. Sebut saja dengan 
nama OnAbout, OnOpen, dan OnOuit. 
Kita perlu mengubah MainFrame.h untuk 
menambahkan deklarasi fungsi dan dekla- 
rasi tabel event. Berikut ini adalah isi Main- 
Frame.h yang baru (dan final): 

#ifndef MainFrame H 
#define MainFrame H 


enum 

t 
MENU OUIT, 
MENU. ABOUT, 
MENU. OPEN 

kb: 


class wxMainFrame : 
wXFrame 


public 


76 INFOLINUX 04/2005 


“1 never thought that crosspplatform developmant coukd ba s0 ca5y and simpyy cool” 
"Ilhava usad wxWidgats in the past vaty successtuly on multpis projects, and think its the bes'sknees. Thanks foreverything” 
"YaWidgets is jaw dropping amazing. Community support from the maling Ist is extmordinaty. Are you sure this is iree?” 
"wxWidgets is one of the most magnifkent devebpmant projecis in existence.." 


CVS, lists hosted by 


Situs web wxWindows 


( 
public: 

wxMainFrame (const 
wxString &title, const wxPoint 
&pos, const wxSize &size), 

void Onduit (wxCommandEvent 
Gevent): 

void OnAbout 
(wxCommandEvent &event), 

void OnOpen (wxCommandEvent 
Gevent): 


protected: 
DECLARE EVENT TABLE (): 


private: 
wxMenuBar “menubar: 


wxMenu “FileMenu: 
wxTextCtri “textctri: 


18 


#endif// MainFrame H 


Kitamenambahkan DECLARE EVENT 


TABLE () untuk mendeklarasikan event ta- 
bel untuk setiap event yang akan diproses. 
Berikut ini adalah isi file MainFrame.cpp 
yang baru (dan final). 

#include xwx/wx.h3 

#include “MainFrame.h” 


BEGIN EVENT TABLE (wxMainFrame, 


www.infolinux.web.id 


wXFrame) 
EVT MENU (MENU OUIT, 
wxMainFrame :: On0uit) 
EVT. MENU (MENU ABOUT, 
wxMainFrame :: OnAbout) 
EVT. MENU (MENU OPEN, 
wxMainFrame :: 0On0Open) 


END EVENT TABLE () 


wxMainFrame :: wxMainFrame 
(const wxString &title, const 
wxPoint &pos, const wxSize 
&size): 
wXFrame ( (wxFrame «) 

NULL, -1, title, pos, size ) 
1 

CreateStatusBar (2), 

SetStatusText (“Hello 
Wor1d”): 


menubar — new wxMenuBar, 


FileMenu —- new wxMenu: 

FileMenu -2 Append (MENU 
ABOUT, “&About”, “Show about 
NA As oo 8 

FileMenu -2 AppendSeparator 
(D3 

FileMenu -» Append (MENU 
OPEN, “&40pen”, “Open file...”), 

FileMenu -2 AppendSeparator 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


@E 

FileMenu -2 Append 
(MENU OUIT, “&0uit”, “Ouit from 
application 


menubar -2 Append 
(FileMenu, “&File”): 


SetMenuBar (menubar): 


textctrl — new wxTextCtri 
(this, -1, wxString (“Halo”), 
wxDefaultPosition, 
wxDefaultSize, wxTE MULTILINE): 


Connect (MENU OUIT, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
8&wxMainFrame :: Onluit), 

Connect (MENU ABOUT, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: OnAbout), 

Connect (MENU OPEN, 
WXEVT. COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: 0On0Open): 


3 


void wxMainFrame :: Onluit 
(wxCommandEvent &event) 
1 
Close (TRUE): 
Da: 


void wxMainFrame :: OnAbout 
(wxCommandEvent &event) 
1 

wxMessageBox (“Hello 
World Example v9.1”, “About 
Hello World”, wxOK | wxICON 
INFORMATION, this): 


ba 


void wxMainFrame :: OnOpen 
(wxCommandEvent &event) 
1 

wxFileDialog “dlg - new 
wxFileDialog (this, “open a text 


matte 

“A11 Files 
ll Kesilntexeslles 
(exe) Six WXOPENI, 
wxDefaultPosition): 


if (dlg -» ShowModal () — 
wXID OK) 
( 
textctrl -» LoadFile 
(dlg -5 GetFilename () ): 


SetStatusText (dlg 
-25 GetFilename (), 9): 


hg 


dig -2 Destroy (): 
bs 


Kita menambahkan cukup banyak kode 
ke dalam MainFrame.cpp kita. Berikut ini 
adalah penjelasannya: 

Pemberian event yang telah dideklara- 
sikan secara protected pada definisi kelas 
wxMainFrame dilakukan dengan cara pem- 
buatan tabel event: 

BEGIN EVENT TABLE (wxMainFrame, 
wxFrame) 

EVT. MENU (MENU OUIT, 
wxMainFrame :: On0uit) 

EVT MENU (MENU ABOUT, 
wxMainFrame :: OnAbout) 

EVT MENU (MENU OPEN, 
wxMainFrame :: 0On0pen) 
END EVENT TABLE () 


Tabel event kita untuk saat ini hanya 
menangani EVT MENU (), yaitu pena- 
nganan event dari menu. Setiap deklarasi isi 
tabel menggunakan ID yang telah didekla- 
rasikan di dalam MainFrame.h. Setiap ID 
akan dihubungkan dengan fungsi yang telah 
disiapkan. 

Ada satu hal yang bisa kita pelajari di 
sini. Borland, sekitar tahun 1996 pernah 
mengumumkan bahwa Delphi memiliki 
shared event handling. Satu event handler 
yang bisa dipakai bersama-sama. 

Dengan wx, hal tersebut dapat dilaku- 
kan dengan mudah. Cukup berikan ID yang 
sama, atau handler yang sama, maka shared 
event handling bisa diimplementasikan. 


www.infolinux.web.id 


WxWindows 


Setelah dideklarasikan pada tabel event, 
kita secara eksplisit menghubungkan ID ter- 
tentu dengan fungsi yang telah dipersiapkan 
di constructor wxMainFrame. 

Connect (MENU AUIT, 
wWXEVT COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: Onluit), 

Connect (MENU ABOUT, 
wWXEVT COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: OnAbout), 

Connect (MENU OPEN, 
wWXEVT COMMAND MENU SELECTED, 
(wxObjectEventFunction) 
&wxMainFrame :: On0Open): 


Fungsi wxMainFrame :: OnAbout () 
dan wxMainFrame :: OnOuit () kemudian 
dipersiapkan dengan isi masing-masing 
adalah penampilan message box dan keluar 
dari mainframe. Keluar dari mainframe 
yang merupakan frame utama berarti ke- 
luar dari aplikasi karena di wxHelloWorld :: 
Onlnit (), kita tidak memiliki penanganan 
apa-apa lagi. 

Pembuatan dialog dapat dilakukan de- 
ngan sangat mudah. Yang perlu diperhati- 
kan adalah bahwa kita membuat dialog se- 
cara dinamis dan menghancurkannya pula 
dengan pemanggilan method Destroy (). 
Membuka dan melakukan loading ke dalam 
text control dapat dilakukan dengan sangat 
mudah, hanya dengan memanggil method 
LoadFile (). 

Kini, lakukanlah kompilasi ulang. Dan, 
setelah itu, aplikasi kita telah siap diguna- 
kan. Cobalah untuk mengakses setiap menu 
itemnya. 

Bisa kita lihat, 
menggunakan pustaka wx dicapai dengan 


pemrograman GUI 


menggunakan API yang bersih dan poten- 
sial untuk dimengerti. Perbedaan dengan 
pemrograman a la Delphi misalnya adalah, 
bahwa kita mengerti betul setiap langkah 
pembuatan aplikasi kita. Mulai dari dekla- 
rasi kelas, menurunkan kelas, membuat 
event table, menambahkan kontrol dan lain 
sebagainya. 

Sampai di sini dulu perkenalan kita 
dengan wx. Kita akan terus melanjutkan 
dengan pembahasan wx lainnya. Selamat 
mencoba, dan sampai ketemu lagi! A 
Noprianto (noprinto@infolinux.co.id) 


INFOLINUX 04/2005 77 


Info Harga 


10/100 ETHERNET CARDS with 4P 10/100M Switch 

3COM 3C905B-FX(SC) Etherlink 100 PCI Fiber US$ 225 EDIMAX AR-6024WGA 802.11g Wireless Broadband Router, US$ 270 

3COM 3C905CX-TX-M Fast EtherLink 10/100 PCI US$ 30 ADSL modem built in w/ 4P 10/100M Switch 

ALLIED TELESYN AT-2500TXL 10/100 Mbps UTP, 32 Bit PCI Fast Ethernet US$ 9 LINKSYS BEFSR41W 10/100Mbps 4-Port Switch -1 10Mbps WAN Port DSL/ US$ 70 

Adapter Card with Wake On LAN & ACPI Cable Router -- Wireless Acces Point (Optional) 

CNET CN-FAST200WL PCI-bus 10/100Mbps NIC with Wake-On-LAN function US$ 8 LINKSYS BEFSR81 BroadBand Router, 8-port UTP, 10/100Mbps Switch LAN, US$ 114 

and cable(RealTek chipset) 1-port WAN,10Mbps, DSL/Cable 

COMPEX RE-100ATX WOL Full Duplex Ethernet Card 10/100 Mbps, Wake On LAN, US$ 7 LINKSYS BEFVP41 EtherFast Cable/DSL , 4-port UTP, 10/100Mbps Switch, VPN US$ 140 

Support Port Trunking LINKSYS RV082 VPN Router 2 port WAN 8 port RJ45, load balancing US$ 350 

DLINK DFE-530TX 1-port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, 32-bit PCI-bus 2.2 US$ 10 

EDIMAX EN-9150TXL 10/100Base-TX Fast Ethernet NIC, UTP, “VIA” US$ 6 3COM 3016470 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 16port, Unmanaged US$ 169 

EDIMAX EN-9130TXL 10/100Base-TX Fast Ethernet NIC, UTP, “Realtek” US$ 8 3COM 3016471 SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port, Unmanaged US$ 199 

LINKSYS LNE100TX EtherFast 10/100Mbps, UTP, 32-bit PCI, Autosensing, WOL US$ 10 3COM 3C16475A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 24port -- Gigabit 2port, US$ 385 

LINKSYS USB200M EtherFast 10/100 USB NIC US$ 35 Unmanaged 

SMC 1244TX V.2 EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, autosensing, 32-bit PCI, US$ 10 3COM 3C16476A SuperStack III Baseline 10/100 Switch 48port -- Gigabit 2port, US$ 790 

full duplex, (boot ROM optional) Unmanaged 

SMC 1255TX EZ Card, 1-port UTP 10/100Mbps, autosensing, 32-bit PCI, US$ 12 3COM 3C16477A SuperStack III Baseline 10/100/1000 Switch 8 port US$ 350 

full duplex, Wake On Lan, PXE/RPL support, ACPI , DMI & WfM 2.0 compliant, 3COM 301670108 OfficeConnect Switch 8 port with Gigabit Uplink US$ 109 

(boot ROM optional) 3COM 3C17203 SuperStack III Switch 4400 24 port 10/100, Manageable (8 stack) US$ 1299 

SMC 2206USB/ETH EZConnect 10/100 Fast Ethernet USB Adapter, US$ 43 3COM 3017204 SuperStack 3 Switch 4400 48 port US$ 2499 

Hot Swappable, Remote power up support 3COM 3C17300 SuperStack III Baseline 4226T 10/100 Switch 24port - US$ 490 

TRENDNET TE100-PCIWA 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter with WOL US$ 9 2 port 10/100/1000, Manageble, Autosensing 

TRENDNET TE100-PCIWN 10/100Mbps Fast Ethernet PCI Adapter, Realtec Chipset US$ 8 3COM 3C17304 SuperStack III Switch 4228G 24 Port 4 2x 10/100/1000 -- US$ 580 
2 GBIC ports, Manageable 

ROUTER & BRIDGES ALLIED TELESYN AT-8024 24 port 10/100, Manageable, Stacking US$ 279 

ALLIED TELESYN AT-MC601 / AT-MC602 10 MBPs Extended Ethernet Operation US$ 375 ALLIED TELESYN AT-8024GB 24 port 10/100 -- 2 x GBIC Slots , US$ 629 

over phone-grade, twisted-pair, wiring (CAT1, 2, 3) at distances up to 1.2Km or Manageable, Stacking 

4,000 feet (Cable Not Included) ALLIED TELESYN AT-8026T 24x 10/100TX, 2x1000BaseTX Enhanced Stacking US$ 499 

CISCO 1721 10/100BaseT Modular Router with 2 WAN slots, US$ 1015 Managed Switch 

32M Flash/64M DRAM ALLIED TELESYN AT-FS708 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged US$ 59 

CISCO 1751 10/100 Modular Router with 3 slots, IOS IP, 32Flash/64DRAM US$ 1495 Fast Ethernet Switch 

CISCO 1751-V 10/100 Modular Router with Voice,32Flash/36DRAM US$ 2120 ALLIED TELESYN AT-FS708LE 8 Ports 10/100TX (RJ-45) Unmanaged US$ 49 

CISCO 1760 10/100 Modular Router with 4 slots,19-in Chassis,32Flash/64DRAM US$ 1595 Fast Ethernet Switch, Compact Size 

CISCO 1760-V 10/100 Modular Router with Voice IP,19-in Chassis, US$ 2205 ALLIED TELESYN AT-FS709FC 8 Ports 10/100TX (RJ-45) & 1 Port 100FX US$ 249 

32Flash / 96DRAM Fiber (SC) Uplink Unmanaged Switch 

CISCO 2611XM Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, 32Flash/128DRAM US$ 2120 CISCO WS-C2948G 48Ports 10/100TX(RJ45)-- 2 GBIC Slots, US$ 5095 

CISCO 2621XM Mid Performance Dual 10/100 Ethernet Router with Cisco IOS IP, US$ 2630 Layer 3 Switch Catalyst 

32Flash / 128DRAM CISCO WS-C2950-12 12port, 10/100 Autosensing,Autonegotiating Catalyst Switch US$ 760 

CISCO 2650XM High Performance 10/100 Modular Router with Cisco IOS IP, US$ 2800 CISCO WS-C2950-24 24 port, 10/100 Autosensing, Autonegotiating US$ 749 

32Flash / 256DRAM Catalyst Switch 

CISCO 2651XM-V CISCO2651XM, AIM-VOICE-30, IOS IP Voice 12.3(4)T, US$ 5095 CISCO WS-C2950C-24 24 Ports, 10/100Mbps With 2 100BASE-FX uplinks, US$ 1865 

32Flash / 256DRAM Catalyst switch, Enhanced Image 

CISCO 3725 3700 Series, 2-Slot, 2 FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM — US$ 7225 CISCO WS-C2950G-24-EI 24Ports 10/100Mbps, 2 GBIC slots, Enhanced Image US$ 2120 

CISCO 3745 3700 Series, 4-Slot, Dual FE, Multiservice Router 32Flash / 256DRAM US$ 10200 CISCO WS-C2950SX-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 1000BASE-SX ports, US$ 1525 

CISCO 801 ISDN/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), US$ 679 Standard Image only 

One ISDN BRI S/T (RJ-45 connector) CISCO WS-C2950T-24 24 Ports 10/100Mbps with 2 10/100/1000BASE-T ports, US$ 1100 

CISCO 802 ISDN BRI/Ethernet Router, One 10BASE-T (RJ-45), US$ 679 Enchanced Image 

One ISDN BRI U (RJ-45 connector) CISCO WS-C3750-24TS-S 10/100 Ports - 2 SFP Standard Multilayer Image US$ 3595 

DLINK DI-704P Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, US$ 75 COMPEX CGX-3224 24 Port 10/100 Mbps -- 2 Port Gigabit/Fibre optic US$ 377 

1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, module (optional) switch with Integrated Routing capabillity, 12 Gbps 

Broadband Router Plus Print Server backplane capacity, Rack Mount 19”, Port Trunking, Port Based & Tagged VLAN 

DLINK DI-804HV Express EtherNetwork 4 port UTP 10/100Mbps Auto-sensing, — US$ 115 | COMPEX SAS 2224 24 Port 10/ 100 Mbps Switch with Power Button Interface, '— US$ 135 

1-port UTP for ADSL and Cable Modem Connection, Broadband VPN Router VLAN, 4.8Gbps backplane capacity 

EDIMAX BR-6104K Broadband Router embeded with 4P 10/100M switch US$ 82 COMPEX SGX 3226 24 Port 10 / 100 -- 2 Port 1000 Mbps switch with US$ 585 

EDIMAX BR-6104P Broadband router w/4P 10/100M switch-- one print port US$ 96 | Integrated Routing capabillity for Broadband Internet Sharing 

EDIMAX BR-6104WB 4 Port Wireless Broadband Router 11b US$ 158 COMPEX SXP-2224 WM 24 Port 10 / 100 Mbps Web-based Management Switch, US$ 273 

EDIMAX AR-6024A Broadband Router, ADSL modem built-in, US$ 244 VLAN, Port Trungking, 6,4 Gbps backplane capacity, Multi Platform Management, 


78 INFOLINUX 04/2005 


www.infolinux.web.id 


Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” DLINK DGS-1008D/E 8 port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 157 
DLINK DES-1008D/E 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 37 Stand-alone, Unmanaged, Desktop 
Unmanaged DLINK DGS-1016TL/E 16-port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 486 
DLINK DES-1016D/E 16-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 83 Stand-alone, Unmanaged, 19” Rackmount 
Unmanaged DLINK DGS-1024TL/E 24-port 10/100/1000Base-T, Auto-sensing, Auto-MDI-X, US$ 693 
DLINK DES-1024 R-- 24-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 167 Stand-alone, Unmanaged, 19” Rackmount 
Unmanaged EDIMAX ES-5500P 5 Port GIGABIT switch US$ 141 
DLINK DES-1218R-- 16-port UTP, 10/100 Mbps, Auto-sensing, Stand-alone, US$ 405 EDIMAX ES-5800P 8 Port GIGABIT switch US$ 214 
Unmanageable, support Gigabit module EDIMAX ES-5224RFM Management Gigabit switch, 2G(SC)-- 24P 10/100M 19” US$ 550 
EDIMAX ES-3105P 5 Port 10/100Mbps Ethernet Switch US$ 22 LINKSYS SD2008 8-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 163 
EDIMAX ES-3108P 8 Port 10/100Mbps Ethernet Switch US$ 24 LINKSYS SR2016 16-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 377 
EDIMAX ES-3116P 16 Port 10/100Mbps Ethernet Switch US$ 54 LINKSYS SR2024 24-Port ,10/100/1000Mbps, Desktop, Gigabit US$ 527 
EDIMAX ES-3116RE-- 16 Port Ethernet Switch, Rackmount VLAN Smart Switches US$ 78 
EDIMAX ES-3124RL 24 Port Ethernet Switch Rackmount US$ 132 IRELESS LAN 
LINKSYS EF3124 EtherFast@ 3124, 24-Port 10/100 Ethernet Switch, US$ 140 3COM 3CRSHPW196 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA w/ XJack Antenna US$” 77 
Autosensing (Module Optional) 3COM 3CRSHPW796 Airconnect 11Mbps Wireless LAN PCMCIA US$ 53 
LINKSYS EF4116 Etherfast Desktop 16 port, 10/100Mbps Switch US$ 87 3COM 3CRWE454G72 OfficeConnect Wireless 119 Access Point 54 Mbps US$ 135 
LINKSYS EF4124 Etherfast Desktop 24 port, 10/100Mbps Switch US$ 133 3COM 3CRWE52196 3Com 11Mbps Wireless Cable/ DSL Gateway w/ 4 port switch US$ 107 
LINKSYS EZXS88W EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, US$ 60 3COM 3CRWE554G72 OfficeConnect Wireless 119 Cable/DSL Gateway 54 Mbps US$ 155 
Unmanageable 3COM 3CRWE825075A 3Com AP8250 802.11g Dual Slot Access Point US$ 553 
LINKSYS SD208 EtherFast, 8-port UTP, 10/100Mbps, Auto-sensing, Rack-Mount, US$ 53 AIRAYA A108-1-050 Wireless IEEE 802.11a, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 4800 
Unmanageable Data Rate 108Mbps, Outdoor (2.5Mile or 4Km), Built-in 18.4dBi Panel Antenna 
SMC EZ1016DT EzZSwitch DT 10/100 - 16 port Non Managable US$ 99 AIRAYA AI108-2-050 Wireless IEEE 802.11a, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 5100 
SMC EZ1024DT EzSwitch DT 10/100 - 24 port Non Managable US$ 179 Data Rate 108Mbps, Outdoor (2.5Mile or 4Km), Female N-Type Antenna Connector 
SMC EZ1024FDT EZSwitch 10/100 FDT - 24 port (uses SMC-EZ108xxx modules) US$ 199 AIRAYA AI108-3-050 Wireless IEEE 802.11a, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 6300 
Non Managable Data Rate 108Mbps, Outdoor (5Mile or 8Km), integrated 23.9dBi antennas 
SMC EZ108DT EZ Switch, 8-port UTP, 10/100Mbps, Full Duplex, US$ 69 AIRAYA AI108-4 Wireless IEEE 802.11, Radio Bridge, 5.25 - 5.35GHz, US$ 1900 
IEEE 802.3x Flow Control , Power Supply built-in Data Rate 35Mbps, Outdoor 
SMC EZ6505TX EZSwitch 5 ports 10/100 Mbps UTP, full duplex, Non Managable US$ 39 AIRAYA AIR54X-AP Wireless IEEE 802.11a, Access Point, 5.25 - 5.35GHz, US$ 900 
Data Rate 54Mbps (72Mbps in Turbo mode), Indoor, 

FIBRE/GIGABIT SWITCH Data Encryption (40, 128 and 152bit WEP) 
3COM 3016478 3Com Baselinel(r) Switch 2816 , 16-port, 10/100/1000Mbps, US$ 595 COMPEX irdaNet iRE201 4Mbps Fast Infrared Interface, 100Base-TX, US$ 109 
unmanaged Web based & RS232 Serial Support 
3COM 3016479 3Com Baseline(r) Switch 2824 , 24-port, 10/100/1000Mbps, US$ 895 COMPEX SKW811 Wireless Broadband, 11Mbps, 64bits or 128bits, US$ 192 
unmanaged 802.3u 100Base-TX, CSMA/CD 
3COM 3016485 3Com Baseline(r) Switch 2816-SFP Plus , 16-port, US$ 795 COMPEX WL-11B-- Wireless LAN PCMCIA Adapter, 11 Mbps, US$ 49 
10/100/1000Mbps - 4 Slot SFP 64bits or 128bits transmission 
3COM 3C17700 Superstack 3 Switch 4900, 12x 100/1000baseT US$ 3290 COMPEX WLU-11A-E Wireless LAN USB Adapter, 11Mbps, US$ 50 
3COM 3C17701 SuperStack 3 Switch 4924 (24x100/1000Base-T Port) US$ 4190 64bits or 128bits transmission 
3COM 3017702 Superstack 3 Switch 4900SX , 12x 100/1000baseSX US$ 5390 DLINK DI-624--/E Wireless IEEE 802.119, Access Point -- Broadband Router, US$ 153 
3COM 3017706 SuperStack 3 Switch 4950 12 ports 10/100/1000 Base T, US$ 6490 2.4GHz, Data Rate 88Mbps, Indoor 
6 ports 1000 Base SX, 6 GBIC Slots DLINK DI-724P-- 88”/54Mbps IEEE 802.119 Wireless Broadband Residential US$ 193 
3COM 3CR17500-91 SuperStack 3 Switch 3226, 24 port 10/100, US$ 610 Gateway with 4-port Switch with print server 
2 port Gigabit UTP or 2 port SFP DLINK DWL- 2000 AP-- Wireless IEEE 802.119, Access Point, 2.4GHz, US$ 153 
ALLIED TELESYN AT-GS916GB 16 port, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, US$ 599 Data Rate 88Mbps, Indoor 
Unmanaged DLINK DWL-120-- Wireless IFEE802.11b, Wireless USB Adapter, 2,4 Ghz, US$ 75 
ALLIED TELESYN AT-GS9246GB 24 ports, 10/100/1000TX -- 2 Gbic expansions, US$ 729 Data Rate 22Mbps, Indoor, with built-in antenna 
Unmanaged EDIMAX EW-7106PC Wireless LAN Cardbus 11M, 802.11b US$ 54 
CISCO WS-C2950T-48-SI 48 Ports 10/100 Mbps and US$ 1996 EDIMAX EW-7117U Wireless USB mini Card 11M, 802.11b US$ 78 
2 ports 10/100/1000BASE-T uplinks, Standard Image EDIMAX EW-7126 Wireless PCI Card 11M, 802.11b US$ 78 
CISCO WS-C2970G-24T-E 24 Ports 10/100/1000T Enhanced Image US$ 3196 EDIMAX EW-7205APS Wireless LAN Access Point 11M w/ 5 port swicth US$ 192 
COMPEX DSG-1005 5 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, US$ 129 EDIMAX EW-7207APB Wireless LAN Access Point 11M w/802.1x, AP Clinetand '— US$ 158 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane TKIP (Security Enhanced) 
COMPEX DSG-1008 8 port of 10/100/1000 Mbps Desktop Switch Gigabyte, US$ 145 EDIMAX EW-7206APB Wireless LAN Access Point 11M w/ AP Client and TKIP US$ 150 
4K MAC address, 128Kb RAM, 1Gb backplane EDIMAX EW-7206GAb Wireless LAN Gaming adapter 11M, 802.11b US$ 370 
COMPEX GSC-2008WM 8 Port 10/100/1000 Mbps,Cable CAT 6, 8K Mac address, US$ 1077 EDIMAX EW-75140 2.4GHz High Gain Antenna Kit, 14dBi Directional US$ 330 
Port Based VLAN & Tagged VLAN Panel Antenna 
COMPEX SGX - 3226 24 Port 10 / 100 -- 2 Port 1000 Mbps switch with US$ 589 SMC 2435W Wireless PC Card Turbo 11/22 Mbps US$ 85 
Inregrated Routing capabillityfor Broadband Internet Sharing, optional SMC 2555W-AG Elite Connect Universal 2.4GHz/5GHz Wireless Access Point, US$ 585 
Fibre Optic Module, Port Mirroring, 12 Gbps backplane capacity, Rack Mount 19”, Support PoE 64/128/152-bit WEP encryption, IEEE 802.1x authentification 
Port Trunking, 802,1p Priority Aueuing, Port Based & Tagged VLAN, access control with key rotation 
SNMP & RMON, SNMP Managed Switch SMC 2602W v.3 EZConnect Wireless 11 Mbps 2.4 Ghz DSSS Wireless Ethernet — US$ 75 
COMPEX SXP-2226WM 24 Port 10 / 100 Mbps -- 2 Port 1000 Mbps Gigabyte US$ 405 PCI Card 
Web Managed Switch, VLAN, Port Trunking 6,4 Gbps backplane capacity, SMC 2642W EZConnect Wireless 11Mbps 2.4GHz DSSS Wireless Ethernet US$ 120 
Multi Platform Management, Optional Fibre Optic Module , Rack Mount 19” Compact Flash Card 

www.infolinux.web.id INFOLINUX 04/2005 79 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Teka-Teki Linux 


eka-Teki Linux 


—AZO—$OOMZANZOrE 
— MMMIrmMmM-—-NO-Xmzs2 
MMS —MmrxMmMbS5—Z25M$Ax 
PSsSYPAN— OOAMOmMmMMmmM 
»ZTATMNUMTI—CZmOm 
AMNSMOOMM—TmMmMONTmMm 
TOL ZA PLAN AS Om 
A —YZ-T1CA—GUM0—2Z20 
O—00OmcorzAPTM 
N—TOvYOor$4XZ5TU—UM 
OOomnCDHULYLZUMXIYSLO— 
mMAmmsSm—$5C—1M0MO0O 
TOAZ PUAI— M—ZmMZMA 
MmOZMNSADSMMMMOoMMO 
»-—mTmToOAmzZzO0OmADnMm 


Berniat mendapatkan Mouse Optic Wireless lengkap dengan 
tempat Charger-nya dari Nexus? Tersedia 6 buah Mouse 
Optic Wireless untuk 6 pemenang. 

Baca keterangannya pada kotak di samping. 


80 INFOLINUX 04/2005 www.infolinux.web.id 


Caranya: 


Di antara susunan huruf di samping tersem- 
bunyi beberapa nama web browser yang ter- 
dapat di dunia Linux. Pada contoh di samping 
diperlihatkan “Opera'. Arah tulisan bisa berupa 
horizontal, vertikal, maupun diagonal, dengan 
arah membaca bisa dari kiri ke kanan, kanan 
ke kiri, atas ke bawah, atau bawah ke atas. 


Anda tidak perlu mengungkap semua nama 
web browser yang tersedia di samping, Anda 
hanya perlu mengungkap 5 (lima) nama web 
browser saja. Kemudian kirimkan jawaban 
Anda melalui kartu pos ke Redaksi InfoLINUX, 
Jl. Kramat IV No. 11, Jakarta 10430. Jangan 
lupa agar menyertakan kupon Kuis InfoLl- 
NUX yang tercantum di halaman ini. Kartu 
pos Anda kami terima paling lambat tanggal 
1 Mei 2005 (cap pos). Kartu pos akan diundi 
dan nama pemenang kami umumkan di Info- 
LINUX No. 06/2005. 


Bagi para pemenang, harap mengonfirmasikan 
ke Sekretariat Redaksi /nfolINUX melalui tele- 
pon (021) 315-3731 ext. 40. Pemenang yang 
tinggal di Jabotabek, harap mengambil lang- 
sung hadiahnya di Kantor Redaksi InfoLINUX, 
pada jam kerja (Senin s/d Jumat pukul 9.30 
s/d 16.30) dengan menyerahkan identitas diri. 
Bagi pemenang di luar Jabotabek, hadiah akan 
dikirim (ongkos pengiriman hadiah ditanggung 
pemenang). Hadiah yang tidak diklaim hingga 
dua bulan semenjak terbitnya edisi pengumu- 
man ini dinyatakan hangus. 


Pemenang Teka Teki Linux Edisi 02/2005: 
Hadiah Printer Epson C45 


Pemenang 1 
Gunawan Much. Al Fatah 
Komp. Bridgestone - Bekasi Utara 17124 


Hadiah Keyboard Bluetech 
Pemenang 2 

Moch. Fitri Abdullah 

Jaban - Sleman, Jogjakarta 55581 


EDISI MENDATANG 
InfoLINUX Bulan Depan 


Berita | Ulasan | Adu Software | Utama | Bisnis | Apa Sih Sebenarnya... | Tutorial 


Pemimpin Umum: Mario Alisjahbana 
Pemimpin Redaksi: Rusmanto Maryanto 
Redaktur Senior: Anton R. Pardede, 
Effendy Kho 

Redaktur Ahli: Budi Rahardjo, 

| Made Wiryana, Michael S. Sunggiardi 
Staf Redaksi: E. Wiryadi Salim 
Sidang Redaksi: Ahmad Suwandi, 
Arif Yuliardi, Bonifacius S. Ryanto, 
Khairuddin 

Kontributor: Noprianto 

Produksi: Renny Fitriastuti 
Sekretariat: Evawani Utami Putri 
Alamat: 

Jl. Kramat IV No. 11 Jakarta 10430 
Telepon: (021) 315-3731, 230-5318, 
316-2108 

Faksimili: (021) 315-3732 


TATA LETAK & DESAIN 
Abdul Gofur, Lely Yulaena, Ria Canseria 


IKLAN, PROMOSI & KERJA SAMA 
Manajer: Thomas Hendra Waskita 
Staf: Imam Ariyanto, Indran B. Sapto, 
Meladi Krisbiono 


SIRKULASI: Purwaluyo 

Alamat: 

Jl. Pulo Buaran III, F5-6 BPSP 

Kawasan Industri Pulogadung 

Jakarta 13930 

Telepon: (021) 4632-6816, 461-6779 
Faksimili: (021) 4682-6817 

Untuk berlangganan atau pemesanan edisi- 
edisi sebelumnya lihat halaman 81 


KEUANGAN: Deetje Monoarfa (Manajer) 
PENERBIT: PT InfoLinux Media Utama 


PENCETAK: PT Dian Rakyat, Jakarta 
Isi di luar tanggung jawab percetakan 


Semua tip yang ada di dalam majalah ini 
gunakan atas risiko Anda sendiri. Kami tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan data 
atau kerusakan pada komputer, alat-alat, 
atau software yang Anda miliki ketika meng- 
gunakan tip atau saran. 

Linux merupakan trademark dari Linus 
Torvalds. Linux di sini adalah pemendekan 
dari GNU/Linux. 

Semua trademark lainnya merupakan hak 
masing-masing pemiliknya. 


2 
5) 
— 


NPO 


PUBLIC 


» 
4| 


IONS 


82 INFOLINUX 04/2005 


Dapatkan Edisi 05/2005 


Aplikasi Server 


Pembahasan mengenai beberapa aplikasi server 
yang ada hingga saat ini, khususnya dari Zope dan 
JBoss. 


FE 
—— 


Back 


Ditte tan Yan Gp Beotnsti Iran Xnaw tep 


Bi aa Pen Pesona ma 


(an 


K3 ppovensentes nettConmat Panel/manage Worspaca FF 


susacj Tr pes 


Monoppix 

Keandalan Knoppix disatukan dengan framework implementasi 
NET, Mono? Tengok distro hasil kerjasama Jon Galloway dan Roiy 
Zysman ini pada edisi depan. 


Aplikasi Mirroring 
Men-download bisa menggunakan wget, prozilla, dan lainnya. Pada 
rubrik “Adu Software” mendatang, lihat enam di antaranya. 


Keamanan Jaringan dengan Portsentry 

Mencegah cracker menembus benteng pertahanan dengan meng- 
gunakan Portsentry, aplikasi yang mudah diinstalasi dan bekerja 
secara daemon pada host yang ingin dilindungi. 


Topik-topik pada edisi mendatang masih mungkin berubah. 


www.infolinux.web.id 


